denganyKomputer 


yr Pari 


IAI PRESS 


Takhrij 
al-Hadith 
dengan Komputer 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72: 
Undang-undang No. 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 
(1) atau Pasal 49 Ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta 
rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau didenda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima 
miliar rupiah), 


Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan 
atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
didenda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 


Dr. Ali Anwar, M. Ag. 


Takhry 
al-Hadith 


dengan Komputer 


TAKHRIJ AL-HADITH DENGAN KOMPUTER: 
Cara Mudah Mencari Hadith dan Meneliti Kualitasnya 


Penulis 
Dr. Ali Anwar, M. Ag. 


Desain Cover 
Haytami el Jaid 


Edisi Kedua 
Cetakan I: Maret 2011. 


Penerbit 
Pustaka Pelajar 
Celeban Timur UH II1/548 Yogyakarta 55167 
Telp. 0274-381542 Fax 0274-383083 
E-mail: pustakapelajar@yahoo.com 
Bekerja sama dengan 
IAIT Press 
Program Pascasarjana IAIT Kediri 
Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 64114 


Telp./Fax.: 0354-777239 
E-mail: iait.press@yahoo.co.id 


ISBN: 978-602-9033-49-6 


KATA PENGANTAR 
Edisi Kedua 


Buku yang ada di tangan pembaca ini adalah edisi kedua 
dari buku saya yang semula diberi judul Takhrij al-Hadith 
dengan Komputer. Saya mengucapkan terima kasih kepada 
pembaca yang telah berkenan memanfaatkan buku saya edisi 
pertama yang memungkinkan buku ini dicetak untuk edisi yang 
kedua. 


Pada edisi II ada perubahan dan penambahan bila 
dibandingkan dengan Fdisi I. Virtual Drive yang digunakan 
pada edisi ini adalah versi 11.1 sementara edisi I menggunakan 
versi 7. Perubahan versi ini dimaksudkan agar pengguna tidak 
mendapatkan kesulitan ketika akan mengaplikasikan software 
Mausuat al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis ah pada Microsoft 
Windows 7. Di samping itu, penulis juga memberikan jalan 
keluar terhadap kendala yang akan pengguna alami ketika 
mengaplikasikan software Mausijat al-Hadith al-Sharif: al- 
Kutub al-Tis'ah dan al-maktabah al-Alfiyyah l1'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah pada Microsoft Windows 7. Penjelasan ini saya 
letakkan di bawah judul Catatan Penting. 


Pada edisi kedua ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada keluarga penulis. Tanpa pengertian istri tercinta, Aini 
Maskurun, dan ketiga anak-anak tersayang, Muhammad Medina 
Almas Ali, Nayl al-Falahi, dan Muhammad Fa'ig Ashfa, revisi 
buku ini hampir tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu, 


buku ini kupersembahkan buat segenap keluarga penulis, 
semoga hal ini menjadikan Allah memudahkan penulis 
sekeluarga untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tidak 
hanya itu, semoga kehadliran buku merupakan bukti syukur 
penulis sekeluarga kepada Allah atas segala nikmat yang telah 
Allah karuniakan. 


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pustaka 
Pelajar Yogjakarta, terutama Mas Widodo, yang berkenan 
menerbitkan buku ini untuk Edisi Il ini. 


Dengan senang hati penulis akan menerima saran untuk 
perbaikan dan kritik jika ada kesalahan. Kritik, saran, dan 
pertanyaan terkait dengan buku dapat disampaikan ke penulis 
via E-mail: ali anwar03@yahoo.co.id atau SMS ke 
085735190001. Semoga buku ini bermanfaat. Kepada semua 
pihak yang memungkinkan buku ini terselesaikan diberikan 
pahala oleh Allah yang berlipat ganda dan hidup dan 
kehidupannya ke depan menjadi lebih barokah dan manfaat, 
amin. 


Kediri, 06 Januari 2011. 
Penulis, 


Dr. Ali Anwar, M. Ag. 


vi 


KATA PENGANTAR 
Edisi Pertama 


Dalam perkembangannya, pendidikan senantiasa dituntut 
memperhatikan kesesuaian dan keserasian dengan tuntutan 
kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan harus dikembangkan 
dengan memperhatian relevansinya dengan lingkungan hidup 
peserta didik, perkembangan kehidupan sekarang dan masa 
datang, perkembangan ilmu pengatahuan dan tehnologi, 
perkembangan tuntutan dunia kerja, dan perkembangan 
masyarakat. 


Di samping itu pendidikan harus memperhatian prinsip 
efektifitas. Ia harus memperhatikan bagaimana sebagian besar 
tujuan yang teraplikasikan dalam program itu bisa tercapai. 
Prinsip ini setidak-tidaknya bisa diukur dengan dua hal: 
efektifitas mengajar dan efektifitas belajar. Ia juga harus 
memperhatikan prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar 
pendidikan itu terlaksanaka dengan maksimal dengan 
menggunakan kebutuhan minimal. Prinsip ini setidak-tidaknya 
bisa diukur dari: efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi 
peralatan, dan efisiensi biaya. 


Dengan telah diciptakannya teknologi Compact Disk 
(CD) yang berisi kitab-kitab dan ilmu pengetahuan lainnya 
ternyata dapat menjembatani kelangkaan kitab-kitab klasik di 
Indonesia dan mempermudah pencarian maraji' (referensi), dan 
mempermudah kajian. Satu contoh kalau dahulu meneliti 
kualitas satu hadith biasanya menghabiskan waktu 3 hari 


vii 


sampai dengan 1 bulan, bahkan banyak yang menganggap tidak 
mungkin, sekarang hal itu dapat diselesaikan dalam waktu 
kurang dari 5 menit dengan teknologi ini. Kecenderungan 
kajian al-Gur'an dan hadits secara tematik pada akhir-akhir ini 
akan sangat dimudahkan. Dai dan khatib yang harus 
mempersiapkan materi khutbahnya akan sangat terbantu oleh 
teknologi ini. Oleh karena itu dirasa perlu ada perubahan 
metode dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan modern 
yaitu komputer. 


Berbagai kemudahan yang didapatkan dengan 
pemanfaatan teknologi tersebut, sejauh pengetahuan kami, 
ternyata belum banyak dimanfatkan oleh lembaga pendidikan, 
baik di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP, SMA, 
dan Pondok Pesantren, bahkan di Perguruan Tinggi. Hal ini 
boleh jadi disebabkan belum sampainya informasi tentang 
berbagai kemudahan itu dan belum dimilikinya software itu 
walaupun beberapa lembaga pendidikan telah lama memiliki 
hardwarenya berupa komputer. 


Oleh karena itu, Buku ini dimaksudkan untuk 
memperkenalkan berbagai kemudahan tentang Takhrij al- 
Hadith agar siswa, mahasiswa, santri, dan masyarakat dapat 
mengakses hadith yang dibutuhkan untuk memahami ajaran 
Islam dan meneliti kualitasnya. 


Buku ini hampir tidak dimungkinkan sampai kepada 
sidang pembaca jika tidak ada peran dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa 
lembaga pendidikan yang telah mengadakan Pelatihan tentang 
instalasi dan aplikasi Digital Library dan meminta penulis untuk 
menjadi pelatihnya, seperti IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 
Departemen Agama Nganjuk, Pesantren Daru Ulil Albab 
Kelutan Nganjuk, Jurusan Tarbiyah STAIN Kediri, Program 
Pascasarjana IAIT Kediri, dan beberapa lembaga pendidikan 
lainnya. 


viii 


Dengan senang hati penulis akan menerima saran untuk 
perbaikan dan kritik jika ada kesalahan. Semoga buku ini 
bermanfa'at dan kepada semua pihak yang memungkinkan 
buku ini terselesaikan diberikan pahala oleh Allah yang berlipat 
ganda dan hidup dan kehidupannya ke depan menjadi lebih 
barokah dan manfaat, amin. 


Kediri, 14 Pebruari 2010. 
Penulis, 


Dr. Ali Anwar, M. Ag. 


ix 


Halaman 
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA... V 
KATA PENGANTAR EDISI PERTAMA.................. vii 
DAFTAR IS asinan un nba NE x 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN............ xiii 
BAB I PENDAHULUAN seni en nasa 1 
A. Latar Belakang ................ooooocoo 1 
B. Keperluan Sistem ..........J.o. 4 
C. Urut-urutan dalam Menginstall Software 
Mausiuat al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al- 
TAS Alnghe kana daan ane SANG Dana 5 
D. Aplikasi Software Mausiat al-Hadith al- 
Sharif: al-Kutub al-Tis'ah .................. 8 
E. Urut-urutan dalam Menginstall Software 
Virtual Drive dan Aplikasinya .................. 13 
BABII — TAYANGAN nee 29 
A. Tayangan Hadith Berdasarkan Nomornya 29 
B. Tayangan Hadith Berdasarkan Babnya... 41 
C. Tayangan Hadith Berdasarkan Atrafnya 46 
D. Tayangan Hadith Berdasarkan Fihris 
(Daftar ISi)nya ..........J.kk 52 
E. Tayangan Hadith Hasil Pemberian 
Catatan Pinggir .. .......... JJ... 55 
PF: » Menu: Cetak (beam mnadana 56 
G. Menu Penutup ............ 59 
BAB III PENCARIAN DAN KAMUS... 61 
A. Onentasi Pencarian... ....oiwoo coco. 61 


DAFTAR ISI 


B. Pencarian Hadith Berdasarkan Rawi 


BAB IV 


BAB V 


BAB VI 


C. Pencarian Hadith Berdasarkan Kata/Kata- 
kata Matan Hadith .................... 
D. Pencarian Hadith Berdasarkan Takhrjj al- 
Hadith oleh Mukharfij ..........J...... 
E. Pencarian Hadith Berdasarkan Topik 
Fighiyah oa 
Pencarian Beragam ...............o. 
Pencetakan Hasil Pencarian ...................... 
Kamus Kata-kata dalam Hadtth ................ 
Kamus Kata-kata yang Gharib dalam 
Hadith ae sb Sanata en aan bana ain 


di 


Hadith 25 #2 Sena Sa ARSA 


PENJ ELASAN DAN LATIHAN ....i... 
A. Biodata Mukhattij ............JJ....... 
B. Informasi tentang al-Kutub al-Tis'ah ........ 
C. Informasi tentang Referensi yang 
Digunakan dalam Software Mausiu''at al- 
Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis ah ... 
D. Ujian tentang Ilmu Mustalah al-Hadtth ... 
E. Ujian tentang Keutamaan Sahabat dan 
Para: Nabi: seo tan sunnna nun 
F. Ujian tentang Masalah-masalah Fighiyah 
G. Latihan Menghafal Hadith ............... 
PENELITIAN KUALITAS HADITH ........... 
A. Pendahuluan ...........oooooooo 
B. Definisi Takhrfj al-HadIth ..........ooo. 
C. Teknik Analisis Kualitas Hadith .............. 
D. Penelitian Kualitas Hadith dengan 
KOMPUTE Hee intan anang 
INSTALASI DAN APLIKASI SOFTWARE 
AL-MAKTABAH  AL-ALFIYAH LIL- 
SUNNAH AL-NABAWIYYAH 
A. Pendahuluan .........oooock 
B. Keperluan Sistem ......... JJ... 
C. Up Date Windows Li. 


xi 


D. 


E. 


Urut-urutan dalam Menginstall 
Software al-Makatabah al-alfiyah 11'I- 
Sunnah al-Nabawiyah .................. 
Aplikasi Software al-Makatabah al- 
Alfiyah 1i'I-Sunnah al-Nabawiyah ...... 


DAFTAR KEPUSTAKAAN nii 


xii 


157 
159 
183 
187 
193 


PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 


Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari 
abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di 
sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf 
Latin beserta perangkatnya. Transliterasi digunakan untuk 
beberapa istilah Arab yang belum dapat dianggap sebagai 
bahasa Indonesia, atau yang masih terbatas penggunaannya. 


1. Prinsip Pembakuan 


Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
disusun dengan prinsip sebagai berikut: 
a. Sejalan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia Yang Disempurnakan 
b. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat 
umum. 


2. Konsonan 


Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 
tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini 
sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dengan tanda, 
dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya 
dengan huruf Latin. 


xiii 


xiv 


Arab Latin Arab Latin 
| : » d 
- b L t 
S5 t L& Z 
& th e " 
Cc j e gh 
CT h 2 f 
a kh 8 g 
8 d 5 k 
3 dh d l 
, r 2 m 
5 z u n 
» S & h 
S sh 3 w 
u? S (5 y 
Vokal Pendek 


Vokal Panjang 
6 a 
& 1 
5 u 
Diftong 
35 aw 
$ ay 


Pembauran Kata Sandang Tertentu 


3 al-g 


Mali al-sh 


dig wa'- 


xvi 


BAB I 
PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang 


Setidaknya penulis menemukan dua buku yang 
ditulis dalam Bahasa Indonesia yang bertujuan membantu 
pembaca mempermudah dalam pencarian hadith dari 
sumber aslinya, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh 
mukharrijnya.' Pertama, Cara Praktis Mencari Hadis dan 
kedua, Metode Takhrij Hadits. Buku pertama ditulis oleh 
M. Syuhudi Ismail pada tahun 1989 dan diterbitkan oleh 
Bulan Bintang Jakarta pada bulan Juni tahun 1999 untuk 
cetakan keduanya. Sedangkan buku kedua merupakan karya 
terjemahan S. Agil Husin al-Munawwar dan Ahmad Rifgi 
Muchtar dari karya Abti Muhammad “Abd al-Muhdiy ibn 
Abdil Gadir ibn Abd al-Hadi yang berjudul Turug Takhrij 
Hadith Rasilillah #5. Karya terjemahan ini diterbitkan 
oleh Dina Utama Semarang (Toha Putra Group) pada tahun 
1904. 


! Mukharrij adalah pelaku takhrij yaitu orang yang mengeluarkan 
hadith atau meriwayatkan hadith seperti Bukhari, Muslim, dan al-Tirmidhi. 
Untuk elaborasi baca Abu Muhammad “Abd al-Hadiy ibn Abd al-Gadir ibn 
Abd al-Hadiy, Metode Takhrij Hadits Terjemahan S. Agil Husin al- 
Munawwar dan Ahmad Rifgi Muchtar dari Turug Takhrij Hadith Rasilillah 
#, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 2. 


2 Pendahuluan 


Diterbitkannya kedua buku di atas dimaksudkan 
untuk memberi panduan bagaimana melacak sumber- 
sumber hadith pada kitab-kitab yang dihasilkan oleh 
mukharrij dengan memanfaatkan berbagai kamus hadith. 
Karya seperti itu menjadi sedemikian penting mengingat 
betapa sulitnya melacak sumber hadith bahkan bagi orang 
yang sedemikian tekun dalam mengkaji hadith. Ilustrasi 
betapa sulitnya melacak sumber hadith dapat disimpulkan 
dari pernyataan Ahmad Muhammad Shakir berikut. 


Saya sudah bergaul dengan ilmu dan kitab-kitab 
hadith selama 25 tahun. Saya sudah mempelajari 
kitab-kitab hadith secara sama' dan gira'at kepada 
tokoh-tokoh dan guru-guru besar hadith terutama 
dengan ayah saya sendiri Muhammad Shakir, 
mantan wakil Rektor Universitas al-Azhar, dan al- 
Hafiz “Abdullah ibn Idris al-Saniisi, seorang ulama 
dan shaikh ternama di Maroko. Namun, saya masih 
mengalami kesulitan untuk menemukan beberapa 
hadith pada tempatnya. Bahkan, saya pernah 
mencari sebuah hadith dalam Sunan al-Tirmidhi, 
baru lima tahun kemudian saya temukan, padahal 
kitab tersebut telah saya pelajari secara sama' 
kepada ayah saya dan merupakan spesialisasi saya. 


Sayangnya, panduan penggunakan berbagai kamus 
hadith dalam melacak sumber hadith yang dijelaskan oleh 
kedua buku tersebut dirasa tidak mendapat respons yang 
menggembirakan. Hal ini setidaknya disebabkan dua hal: 
pertama, masih langkanya berbagai kamus hadith di 
Indonesia termasuk di beberapa Perguruan Tinggi Agama 
Islam (PTAI) dan kedua, betapa sulitnya penggunaan 
kamus hadith tersebut.” Oleh karena itu, wajar kiranya kalau 


?'Ahmad Muhammad Shakir, “Pengantar Kitab Miftah Kuntiz al- 
Sunnah,” dalam A.J. Wensinck, Miftah Kuniiz al-Sunnah (Lahore: Suhail 
Akademi, tt), hlm. bb, cc. 


'Dalam rangka melacak sumber hadith dari sebuah matan hadith, salah 
satu kata pada matan hadith tersebut harus dicari akar katanya. Berdasarkan 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 3 


sebagian besar PTAI tidak dapat membekali mahasiswanya 
bagaimana mengaplikasikan takhrjil al-hadith dan meneliti 
kualitasnya. 


Sejak sekitar 18 (delapan belas) tahun yang lalu 
berbagai kesulitan tersebut telah diberikan jalan keluarnya 
dengan dihasilkannya berbagai software komputer tentang 
hadith yang dapat digunakan untuk takhrij al-hadith dan 
meneliti kualitas hadith. Sejauh yang penulis ketahui, 
mayoritas PTAI, baik negeri maupun swasta, memiliki 
software-software dimaksud. Sekarang ini setidaknya ada 8 
(delapan) software tentang hadith yang banyak dimiliki oleh 
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) termasuk PTAI di 
Indonesia: 


01 O Memuat 9 kitab hadith terkenal 
lengkap dengan fasilitas 
pencarian dan penelitian hadith 
dan lain sebagainya 


02 O Memuat lebih dari 1300 jilid 
kitab-kitab hadith dan kitab- 
kitab penunjang untuk studi 
hadith yang dikelompokkan 
pada: al-Shihhah, al-Sunan, al- 
Musannafat wa al-athar, al- 
Masanid, al-Shurikh, Tarajim 
al-Ruwat, Mustalah al-Hadith, 
al-Sirah wa al-Tarikh, dan al- 
Gharib wa al-Ma ajim. 


03 O Berisi berbagai topik dari 
berbagai kitab hadith 


akar kata tersebut kemudian dicari tempat di kamus hadith. Pada kamus itu 
akan diberi rumus-rumus yang menunjukkan nama-nama kitab hadith. 


Pendahuluan 


04 O Kitab Hadith Ahkam Subul al- 
Salam Karya al-San aniy 

O Sharh oleh Shaikh Hasan 
Ayyub 

D 120 jam rekaman suara 

D lebih dari 700 pembahasan atas 
pertanyaan fighiyah 

05 D Uraian Shaikh al-Sharawi 
terhadap hadith-hadith yang 
memuat wasiat Rasul 


06 O Kumpulan Kitab-kitab hadith, 
Sharh, dan kitab-kitab 
pendukung studi hadith 

07 O Ensiklopedi — hadith — yang 


diangkat dari kitab Jimi al- 
Usul fi Ahadith al-Rasil 


08 D Memuat 76 kitab yang 
menjelaskan tentang hadith 
da '1f dan hadith maudi . 


Dari 8 (delapan) software di atas, buku ini hanya akan 
menielaskan instalasi dan anlikasi software nomor 1. vaitu 
dan 2, yaitu: 

Dipilihnya dua software tersebut mengingat 
sudah tercukupinya aplikasi takhrij al-hadith dan penelitian 
kualitas hadith dengan menggunakan kedua software 
tersebut. 


Keperluan Sistem 


Spesifikasi komputer yang dibutuhkan untuk 
mengaplikasikan program Mausi'at al-Hadith al-Sharif: al- 
Kutub al-Tis ah adalah: 

1. Komputer dengan prosesor yang berkecepatan 486 MB 
atau lebih tinggi 

2. Memori: minimal 8 MB. 

Drive CD-ROM atau Virtual Drive. 

4. Monitor minimal VGA dan mouse. 


bi 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 


5. Sound card dan speaker (pilihan). 


6. Spasi hard disk yang kosong minimal 5 MB untuk 
aplikasi paling lambat atau maksimal 135 MB untuk 


aplikasi paling cepat. 


Sistem operasi minimal Windows 3,1. 


Sistem Operasi yang digunakan untuk instalasi dan 


aplikasi dalam pembuatan buku ini adalah Microsoft 
Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2. 
Pada edisi kedua ini juga ditambahkan berbagai penjelasan 
tentang jalan keluar terhadap berbagai kendala dan 
permasalahan manakala software ini diaplikasikan pada 
Microsoft Windows 7. 


C. Urut-urutan dalam Menginstall Software Mausiat al- 
Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis ah 


1. 


Setelah CD Software Mausiuat al-Hadith al-Sharif: al- 
Kutub al-Tis ah dimasukkan ke CD ROM, carilah file 
setup yang ada di folder DISK 1 dengan cara 
meletakkan krusor di Start, lalu klik kanan mouse. 
Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik Explore. 


My Printer 
Open as Notebook in OneNote 


Bai KJ Scan for threats... 
tart BAdd to archive... 
bah SB Add to "Start Menu,rar" 
BCompress and email... 
Bcompress to "Start Menu.rar" and email 
(2, Groove Folder Synchronization » 
Properties 


Open All Users 
Explore All Users 


2. Setelah itu, carilah drive tempat CD ROM dan bukalah 


dengan cara mengklik dua kali secara cepat. Setelah itu, 
bukalah folder DISK 1. 


Pendahuluan 


Ie CD Drive (I:) 


Bie Ea Nie Favorkes Toke Hak 


Ga - DG Puh (3 oke 


Fawors x 
Diva (Joe PJ me 
D Mheihood 
(Pintar hm, aa rowo Pe sara 
sandra ar wbinekn.01 P SEN SARA LS sj Ine Darma 


Carilah file setup lalu klik dua kali. 
MO an aa Re MEN RI 


1D ketnd MnPah NEENP ONSSETUP JASTEST AP EAAD ARK CD00P3. DU. KEP CTRISDL 
(3 Prntrvod 
G sana 3 “ sen 
“9 ant 1 Be... 53? B3 3 
Doyan Moceaou hadih MAIN WOMMI MTMA MADIMA  PDIT.MAT MADRESIIL MCOYMON. 
KU Tergkares 
FD wroows » » 
2G war 13 P3 S5 33 39 3 
3 C9 IAIN Surabaya 
Gun MSEARCN DLL #SENOAL MSETUP — INKAPPC.. INSTALLLST LTMELPIDUL MEMDULDIL MEC2OM.DUL  MEC2SOCUL 
Sms 
D nyante - 
2 Owari 3 G3 3 3 & ) 3 
(0 wrote NEK MOLL NSADPOM, MSOOMSI,..j)MSCONSTF, MSOLISTA.. MECLASTF,OLL MSOETECT MEDETSTF,, vs.s 
8 D MAN 
IA GURAN: 


SI mekine DENG MSINSSTA DL MEINSSTF.DUL  VSRE MESMSTA.... MESHISTF.OKL MELUSTF.OEL MBANSII MEME 
2 9 KOTAK DP) 


Pt Dt MN 
asem 1 D9 3 3 3 3 0 8D $ 


PA Tea REMOME  READMK — SERNIS,DAL KTUPLIT RTM NRS  MKSLIT RPP 
5 sama 


Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik 
Continue. 


Hadith Program Setup Ia 


LA Welcome to Setup Program. 


Exit 


Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik Continue 
manakala diinginkan kecepatan standard untuk aplikasi 
software. Untuk kecepatan standard ini dibutuhkan 
spasi hard disk untuk menginstall program seluas 80 
MB. Tetapi, kalau dikehendaki kecepatan yang 
berbeda, baik yang lebih lambat atau yang lebih cepat, 
maka klik Custom lalu klik Continue. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 7 


Hadith Program Setup ad 
Install To 


CAHADITH Directory 


Install Options 
# Typical Space reguired: 80 MB 


I' Custom Space available: 719 MB 


6. Setelah dipilih tingkat kecepatan yang dibutuhkan yang 
disesuaikan dengan spasi hard disk yang tersedia 
dengan cara mengklik pilihan tersebut, lalu klik 
Continue. 


Hadith Program Setup xl 


C 5 MB of Hard Disk Space — Slow Performance 
C 50 MB of Hard Disk Space — Normal Performance 


@ 80 MB of Hard Disk Space — Typical Performance 


(135 MB of Hard Disk Space — Fast Performance 


7. Apabila sudah keluar seperti gambar berikut ini 
menandakan bahwa proses instalasi — sedang 
berlangsung. 


Copying files in progress... XI 


Source File: 
IADATANNEWADOCSADOC2MHIER HIER.BIN 
Destination File: 

CA... ADATANNEWADOCSADOC2MHIERHIER.BIN 


8. Setelah keluar seperti gambar berikut ini menandakan 
bahwa proses instalasi telah selesai. Oleh karena itu 


klik Ok. 
Setup Exit Message xi 


Installation successfully completed 


8 Pendahuluan 


9. Setelah keluar seperti gambar berikut ini klik Ok untuk 


Hadith Program Setup lx 
(Xx) Windows will be restarted now 


restart. 


D. Aplikasi Software Mausuat al-Hadith al-Sharif: al- 
Kutub al-Tis ah 


Cara untuk mengaplikasikan software ini sebagai 
berikut. Pertama, letakkan CD pada drive yang sama 
dengan drive ketika software tersebut diinstall. Setelah itu 
klik Start Y Programs Y Hadith Program Y Hadith 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Hi nckers Now Maker 
1 rxerca 


Gambar berikut ini adalah tampilan software Mausiat al- 
Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis'ah Versi 2. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 9 


dlu alas last Blaayas Gilas pala Bag 


SKOR PeEerer 


Hala enak Sila “abah mala wala ena Lam sela saksi 


BAStan| | OM TI pe || MIaRBI-Miscoat ad (fpi BO ah 


Dari tampilan di atas terlihat bahwa ada 8 (delapan) menu 
utama yang tersedia untuk aplikasi nrosram ini, yaitu 


(tampilan/tayangan). (cari), (kamus), 
(penielasan), (wiian/latihan), (sumber), 
(pilihan), dan (bantuan). 
Menu utama (tampilan/tayangan) dibagi ke 


dalam 7 (tujuh) sub menu sebagaimana gambar berikut ini. 


pala Seng yong 
Sgaoll dip 
ooLaall Pte 
depok WI dl ale 
pkaal yoo 


.. dalah 
fat Brad 


Pertama, sub menu menampilkan hadith berdasarkan nomor 
hadith, kedua, menampilkan hadith berdasarkan bab-bab 
dalam kitab hadith, ketiga, menampilkan hadith dalam suatu 
kitab baik yang khulasah, mukhtasar, yang tidak diulang- 


10 


Pendahuluan 


ulang, maupun keseluruhan, keempat, daftar sumber hadith 
tentang ayat-ayat al-Our'an dan gira'at, kelima, pemberian 
catatan terhadap hadith, keenam, proses pencetakan, dan 
ketujuh sub menu keluar. 


Menu utama (cari) juga memuat 7 (tujuh) sub 
menu: 


1 
aligan perlu Ser 
setor! Jlna 
dgsol alyy alilop 

pisa Soul 
a33 gpiya Wilap 


cita Soal 


Pertama, orientasi atau arah percarian, kedua, percarian 
hadith berdasarkan nama rawi, ketiga, pencarian hadith 
berdasarkan kata-kata dalam matan hadith, keempat, 
percarian hadith berdasarkan sumber dikeluarkannya 
hadith, kelima, pencarian hadith berdasarkan topik-topik 
fighiyah, keenam, pencarian hadith berdasarkan gabungan 
cara pencarian berdasarkan kata, sumber takhrjj, dan topik 
fighiyah, dan ketujuh, pencetakan hasil pencarian. 


Menu utama (kamus) berisi 4 (empat) menu: 


Ulanyas lips malas 
Sao Lali praa 
Syam! Laga pa 


Pertama, kamus yang memuat kata-kata dalam hadith. 
Menu pertama ini sama seperti menu pencarian hadith 
berdasarkan kata-kata dalam hadith. Bedanya, menu di 
kamus ini kata-kata yang akan dicari sudah tersedia 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 11 


sementara menu aplikasi pencarian hadith dengan 
mengetikkan kata-kata yang akan kita cari. Kedua, kamus 
tentang kata-kata dalam hadith yang pengertiannya 
dianggap sulit atau asing. Ketiga, kamus yang menjelaskan 
kata-kata dalam hadith yang masih samar, dan keempat, 
menu pencetakan hasil pencarian melalui kamus. 


Menu utama (penjelasan) memuat 3 (tiga) 
hal: 


Galangan Ulin 
Geitusall 5 yaa 
Sama pe 


meal gelas 


Pertama tentang biografi akademik 9 (sembilan) mukharrij: 
al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Abi Dawud, 
Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan al-Darimiy, kedua tentang 
al-Kutub al-Tis ah, dan ketiga menampilkan berbagai kitab 
yang dijadikan referensi dalam pembuatan software 
Mausi at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis'ah ini. 


Menu utama (ujian/latihan) memuat berbagai 
materi ujian tentang ilmu Mustalah al-Hadith, keutamaan 
para nabi dan sahabat, dan figh. Menu utama ini juga 
memuat materi untuk menghafalkan hadith, sebagaimana 
terlihat di bawah ini. 


sll polaadl Glagpas 
Syaoll mlluas pla 
Alisa lg Salomo! Jelas 
adal 3 Jilua 


mendapat 
Menu utama (sumber) digunakan untuk 


menentukan tempat percarian dari al-Kutub al-Tis ah yang 
diaktifkan sebagaimana terlihat di bawah ini. 


12 Pendahuluan 


wa Ojlge yaa | 


Wolall agone 


ka 
aga - uaw 
ala ul up 
SL, Uso 
ali opa 
mm me Y 


Menu utama (pilihan) memuat 2 (dua) hal: 


dawlaa al ola 
sen dagaker  ULagi yes 


Pertama penentuan nomor hadith dari berbagai edisi kitab 
dan kedua setting printer yang digunakan untuk mencetak 
hasil pencarian dari software ini. 


Menu utama (bantuan) memuat 3 (tiga) hal: 


dora 


mey laa dai 
Sega luang dg yes 


Legal un ia 


Pertama, tentang penjelasan bagaimana mengaplikasikan 
software ini, kedua, menjelaskan berbagai definisi mustalah 
al-hadith, dan terakhir menyajikan versi dari software yang 
sedang diaplikasikan ini. 

Keseluruhan menu-menu dalam software ini akan 
dijelaskan secara terinci pada Bab II dan seterusnya. 


Perlu diketahui bahwa aplikasi software ini 
senantiasa membutuhkan CD software ini. Penggunakan 
CD dalam aplikasi ini mengandung resiko CD software dan 


Takhrij a-Hadith dengan Komputer 13 


CD ROM cepat rusak dan kekurang cepatan proses 
aplikasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat 
menggunakan software virtual drive yang instalasi dan 
aplikasinya dijelaskan pada sub bab berikut ini. 


Urut-urutan dalam Menginstall Software Virtual Drive 
dan Aplikasinya 


Software Virtual Drive yang digunakan untuk 
memberikan contoh bagaimana instalasi dan aplikasi virtual 
drive adalah versi 11.1. Virtual Drive versi ini compatible 
untuk Micrososft Windows xp sampai dengan Microsoft 
Windows 7. Sedangkan urut-urutan instalasinya adalah 
sebagai berikut. 


1. Carilah tempat software Virtual Drive Pro Versi 11.1 
berada, setelah diketemukan kliklah dua kali secara 
cepat seperti tertera berikut ini. 


&@ virtual drive Prov. 11.1 


File Edit View Favorites Tools Help 


(FE "'- Bi) u£ ) Search & Folders E- iB Folder Sync 


Address (C3 DiAMasterivirtual drive Prov, 11.1 


File and Folder Tasks 


mi Rename this file 
Ida Move this file 


2. Proses berikut ini menandakan software sedang 
mengextract file-filenya. 


& VirtualDnive Pro - InstallShield Wizard 


Extracting Files N 


The contants of tis package ana beng axtracted, 


Please wait mhile the InstalShield Wizard extracis the files nezdad to instal 
VriuaDnye Pro on your Comp-ter, Ths may take a few mamenta 


Reading content of packana... 


14 Pendahuluan 


3. Setelah keluar seperti gambar berikut ini kliklah Ok. 


Choose Setup Language 


2 Select a language for this installation from the choices below. 


28! VirtualDrive Pro - InstallShield Wizard 


Welcome to the InstaliShield Wizard for 
VuwtualDrive Pro 


ma ASLI 


VirtualDrive Pro 


The iretalsmeldiR) Wizard wil nstali MriuslDrive Pro cn ycur 
Computer, To continue, dkk Next”, 


( 
) 


WARNING: This program is protected by capynght law and 
Intematoral trestes. Unsurhorized reorocuctan or 
Gistrbuton af tns pragram,ar any porton Of it, may resuitin 
severe ci and mminal senaites, and wil be prosecutad to 
re makmum ektent passbis under the law, 


5. Setelah keluar seperti gambar berikut ini kliklah bulatan 
yang berada di depan I accept the terms..., lalu kliklah 
next. 


2 VirtualDrive Pro - InstallShield Wizard 


License Agreement 


Please read the following license 
agreemeni carefuly, 


FARSTONE TECHNOLOGY, INC. END USER LICENSE 
AGREEMENI 


PLEASE READ CAREFULLY: THE USE OF THIS "SOFTWARE" IS 
SUBJECT TO THE "SOFTWARE" LICENSE TERMS OF 


FARSTONE AND OTHER LICENSORS WHOSE SOFTWARE MAY 
BE BUNDLED WITH THIS PRODUCT 


6. Setelah keluar seperti gambar berikut ini kita diminta 
untuk memasukkan serial Number. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 15 


Serial Number biasanya disertakan pada cover CD yang 
berisi software Virtual Drive tersebut. 


Setelah serial number dimasukkan, kliklah next. 


18! VirtualDrive Pro - InstaliShield Wizard 


Customer Information 


Pisase enter your infermatisn. 


- Name: 


Organizston: 


Sena Number: 
| 


1 yoy have not purchased O softbusrs license, click Next” to 
instala trial version. 


Ig VirtualDrive Pro - InstallShield Wizard 
Destination Folder 


Cick Next” to.nstall to tis folder, or did 
"Change" to instal to 3 dferani folder, 


y Instal VirtudDrie Pro to: 
C:Program Fs FarStoneirtusbrivei 


8. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, kliklah kotak- 
kotak yang ada di depan ikon CD sejumlah yang 
dibutuhkan untuk aplikasi CD-CD, lalu kliklah next. 


16 Pendahuluan 


8! VirtualDrive Pro - InstallShield Wizard 
Set number of Virtual Drives 
You must select at east one dive to instah 


You can designate 2 different crv from win 
afterinetallation has completed 


Number cf Vitual Orivee |1-21)4 


29 Ba 20 Aa no ag Fr 


AD aD 0D AD Ra 


LL. 


9. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, kliklah 
install. 


F8! VirtualDrive Pro - InstaliShield Wizard 


Ready to Install the Program 


Ok "Testal" to begin the nstaletion process. 


If you wah to review mny-of yaur nstallatan settings, please cidk Back”, Clidk "Cancel" ta 
exit the wizard, 


10. Berikut ini 


menandakan proses 
berjalan. 


instalasi sedang 


18! VirtualDrive Pro - InstallShield Wizard 
Installing VirtualDrive Pro 


The program features you selected are beng 
inetales, 


Pisase wait whle the Instatiheic Wizard nstalts VirtusDrive Pro, This may 
take several minutes. 


Status: 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 17 


11. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, berarti proses 
instalasi sudah selesai. Kalau diinginkan untuk 
langsung mengaplikasikan, maka kliklah kolom yang 
ada di depan launch VirtualDrive, lalu kliklah Finish: 
akan tetapi kalau akan ditutup tanpa mengaplikasikan- 
nya langsung, maka cukup diklik Finish. 


FE Vi alDrive Pro - InstallShield Wizard 


InstallShield Wizard Completed 


VitualDrive Pro 


Th InstalShisld Wizard has successfuly instales VirtusDriv 
Pro, Oi "finish" to exit the wizard 


BI Launeh Mrtus'Prive Pro Manager 


(BI Sreste a shortcut on Exe desktos 


Ensh ) 


Sedangkan cara untuk mengaplikasikan Virtual Drive 
Pro Versi 11.1 adalah sebagai berikut: 


1. Kliklah Ikon Virtual Pro Manager seperti pada 
gambar di bawah ini. 


2. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini, maka 
pilihlah salah satu dari 3 (tiga) alternatif berikut ini. 
Biarkan I am a new FarStone Customer aktif lalu klik 


18 


Pendahuluan 


next kalau akan mendaftarkan software yang telah 
diinstalasi. Apabila software ini telah didaftarkan, maka 
aktifkan I am a registered FarStone Customer lalu 
klik next. Apabila anda akan masuk ke aplikasi 
software ini tanpa memilih salah satu dari dua pilihan di 
atas, maka kliklah tanda silang yang berada di bagian 
kanan atas. 


Product Registrabon 2 FARSIONE 


| 


Product Registration 


@tamanen FarStore tustone 
Di ama registerad Farstone cuztomar 


Next 


Untuk menampilkan software yang telah dibuat virtual 
drive, maka kliklah ikon Add. 


Be rod dihel 5 FKarSrove D D & 


Carilah direktori tempat menyimpan software yang 
telah dibuat digital/virtual. Setelah diketemukan, lalu 
bloklah seluruh software tersebut. Setelah diblok, maka 
kliklah open seperti tertera dalam gambar berikut ini. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 19 


Look | &e CD BOX D:) | oem 


ED Box Lar-ain 


ng 


Fla game PPTAIMIAH YON" "ADDAB VCD" "aktaklabah er) 


Flesoftne fun Fee rvcos Don 


5. Berikut ini adalah hasil penampilan software yang telah 


dibuat digital/virtual. 


sadis VeuiDiwu Pio die Pranata Dsn SD DR 


"4 
an 


Keragiarar 
z 
F 


z 
2225 
“ 


| -dmdas kana Tn Sr Date 


6. Sedangkan cara untuk menjalankan program yang telah 
dibuat digital/virtual adalah mengklik program tersebut, 
lalu klik kanan pilihlah insert lalu tentukan drive yang 
akan ditempati, seperti tertera berikut ini. 


Het s pangan w - - 


Salah satu cara untuk membuka isi dari software/data 
yang telah disimpan dalam digital/virtual adalah dengan 
klik Start lalu klik My Computer seperti terlihat 
berikut. 


20 Pendahuluan 


(@) Hb ane Suaooni 


Pa 


irtunbnue Pra wara Tan. 


AI Programs b 


Pa ego fo) um DF Computer 


start pandan instal Ma 2 Yarcdons Ex 


8. Setelah terlihat seperti gambar berikut ini, klik dua kali 
secara cepat pada drive yang akan dibuka. 


Tie Git Nan avatar Tae bar 


9 DA Dan Dan RI Wan 

Mrs Shared an Tika Comeater 

db pan rena Mer arena Daan 

mamiaum 

Kapan Tara Kadis Raga san 

Demtas at Memacaka Snernge 

ba serena Pd | ervanwan ti 

2 2 

Peron H0 . £ 1 & si 


9. Sebagai contoh akan dibuka software yang berisi Al- 
Our'an versi 6,5 seperti berikut ini. 


Dw 


Agar CD yang ada autorun yang berada di dalam 
Virtual Drive tidak booting secara otomatis ketika komputer 
start, maka kita perlu mengubah settingannya sebagai 
berikut. 

1. Klik Feature List sebagaimana gambar berikut ini. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 


Ore Poetra LAI 5 GK 


VirtuaiDrive Pro Main Console 


De EA 


Wetusek Harel Dita Per 


Gen pena Dad unaknd ban 


-. 
IE meri san venyena ama isiKngann 
MM 0284 diras, Nonton Cedu ATINOMD moga bdakse bana 25 a wetan CT Ge 
1) and pir & ham avrtuai du, vat arit mererumma na shnci dwe 


we tpabrta 


Greet 2 Vpbasi DAN 


Wtuellrd eva usa pertendh Ya sratem menuny MAN Locrpate a BAAt 
St. ir DAN dik Fureteng Iin abang anne tak th dramatis: redunad mat 
maara tra 


Saat SEN Das 


21 


2. Setelah itu Klik Settings sebagaimana gambar berikut 


1nN1. 


seks "ruaibva Pro #ira toke die Dnsa DR 


| senwateser eva ra 


VirtualDrive Pro Main Console 


Wetund Hard Ortan Pen 


Lg tpukata (Dientnait peat meat tm sanga 
Save the wage pan entar an ahad 
5941 Be wage drtng Nenen 


Osartep the range betarn sarat 
Tae Oeirean esa mreka 


3. Setelah itu Klik Virtual Drive Setting, lalu hilangkan 
contengan yang ada di kotak di depan All Virtual 
Drives dengan cara mengkliknya di tempat itu. 


oa VetuniDawa Pro. Wr H Tae Aria Dasa SG & 


| vetundDeior #v tam Virtua Drive Pro Main Console 


PA aa 


Jb matra E 
rtsd pard Ore Pen |. wtostuto Settmar 2 
—— Dag vera Uluvates 
Live Update Ken opone  Paa 
Detak Cendana 
batal -— 


canada 


Save Satanga 


4. Setelah hilang contengan itu lalu klik Save Settings. 


22 Pendahuluan 


PN VetuaiOrva Pro aa Tadi ta Dsn 5 GR 


(vatsarsie paman Virtua Drive Pro Main Console 
WutundDrne 


virusd Hard Drwu Pet 


Le Updato 


: 


5. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik Yes. 
Setelah itu komputer akan restart. 


virtualbrive Pra xl 


Your AutoRun settings have 


been changed. You must 

restart your system for 

settings to take effect. 
Restart now? 


Yes Ka | 


Sedangkan untuk membuat Virtual Drive dari 
Software atau data yang ada di CD adalah sebagai berikut. 
1. Masuk CD yang akan dibuat Virtual Drive lalu klik 

Feature List lalu klik Create a Virtual CD/DVD, 
sebagaimana gambar berikut ini. 


VetuniDrwa Pra Ore Padi Hae SAS 5 GO & 


|. etualDahee Pra Mat Virtua Drive Pro Main Console 


SE KS 


wintusd Hard Diwu Bei 


2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini klik Next. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 23 


as VrtuaiDrva Pro dino Tdk Arlag dns 5 GR 


WutisdDrter Pro Man Create a Virtual CD 


VoturdDrter 


Warunk Hard Lima Bet 


wwe " 
uve upebata voume Mesh ra 
paresar 
var 
pal s 
mes tes 
JO laa tw eebeihtne dc mfomuann daplyat above Tak necesan pa denda ta Kang Os: 
IA ya ian SMMNG TK Cd wat Fin OK Kat 


3. Setelah keluar seperti gambar berikut ini klik Next 
manakala diinginkan tempat virtual drive di Drive C 
pada folder sebagai tertera. Akan tetapi kalau 
diinginkan untuk ditempat pada drive yang lain, 
misalkan Drive D, maka kliklah Browse lalu cari 
tempat yang diinginkan. Setelah itu klik Next. 


seks VrtuuiDrwo Pro Kite Otak whee 2m 8 A8 | 


VetundDeten Pro Pawan Create a Virtual CD 


Sekeita buatina Mere Ie VCO Mi save 


VetidDeren 


Weturak Mare Ortem Per 


1 ee Moda 


4. Setelah keluar seperti gambar berikut ini berilah nama 
virtual drive itu lalu klik Save. 


24 


Pendahuluan 


Saver | ae CD BOK(D:) - aga 
5 Box Lan-ain — 
ArORA xD 


F 


a-Maktabah akAyah. ND 
a-curan 3D 
ASSAKER VCD 

BAYAR LOW 

DAEFAH 2000.CD 
FIK-2O0O.NCD 
IHadith.200./CD 

Hatjar Wb 


Mp Racent 
D 


€ 


My Dosurenes 


mahtabatut tafsr. VOD 
Imaktabatut tankh.vcD 
MIL ND 

M4" alagat 1 
IMAAMAL AH. VCD 
KAHAN:2000, ND 
SEERAZNON.YCD 
SEERAVCD 

Sudais Syuraim CD 
TAIMIAHACD 


39 


Mp Cormpuder 


: 


Mp Hetwotk — He gamer 
Flscee 
Save as Iyper 


Hekam, YCD 

HOUSE MORALS. VCD 
MMAMJEM2OUD.NCD 
mektabat tarkh 
Maktabahd Guan AD 


(asin versi 


(image Fei vod 


5. Setelah keluar seperti gambar berikut ini klik Next. 


PN VetumiOrya Pra 


VutisdDriee 
Vutnad Hard Ditww Bu 


Live Opdute 


WutisdDrter Pro Maa | 


Bb Prodi Aha Pas 5S & 


Create a Virtual CD 
Belett a buatiwa mere te VCD mf li sawad 


Petani 


urea 


Mike Bak 
Toral St a 
Ud Semen NN 
Pee Knee A 

tone Pegaras KMR 


6. Setelah keluar seperti gambar berikut ini klik Next. 


seks “etuinewo 


Pra 


VutisdDrie 
Wutad Hard Oitww Bu 


Les Update 


7. Gambar berikut 


Drb Oto arie Sasa 5 SD & 
| 
WutnsdDrker Pro Man | Create a Virtual CD 
#ettmyp lur bnebtang satud CDa 
Select Wntakoant Et arsar 1 yen ipa tik sure df Ie prokecban bsa Oh pour COMO 


sek Tae: Nya” H yu kaan what type cf petasan x an yaa CREW, area ia 
protacoan tapa Cah bobo ks 


amar 


Lam Ineslyet Satracnorn 
Ocu Pertadian Troe 
IT yan even we wehe Oya WP PICNGTK ak Lan Ora YK dn bon aa 


Pte. Lady data wngrmeane wdlaare haw ddirya apace Use bisu way remdh Ia kangen 


toe 2 medan » sgp 
—— — - 


ini menandakan proses peng-copyan 


data sedang berlangsung. Setelah proses ini selesai, 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 


maka secara otomatis CD yang 
keluar. 


25 


di CD-ROM akan 


& Vetumi Dawn Pra Ir Pad ae 


Create a Virtual CD 


( VatudDrwe 


intusd Hard Dirwu Bei 
dia 


Use post 


8. Pada baris terakhir terlihat Virtual Drive dengan nama 


Hadith versi 2. 


as "ruuibava Pro sira td dee 


F 


“| Up Wildan 
Nu Ae ie 
Ala Ah Tx 
dum 
@m | 
Humas 


5 up tere var 


EU EEELTAKEj 


Meja Wura Ine 


Sedangkan untuk menambah atau mengurangi jumlah 

drive yang ada pada virtual drive adalah sebagai berikut. 
1. Eject terlebih dahulu seluruh aoftware atau data yang 
ada pada Virtual Drives, lalu klik Feature List 


sebagaimana gambar berikut ini. 


26 Pendahuluan 


2. Klik VirtualDrive, lalu klik Create a Virtual Drive 
sebagaimana gambar berikut ini. 


as "eva 


Dave Pro ie Pake Arak DNS x 


CRCK &: 


3. Apabila akan dikurangi jumlah Virttual Drivesnya, 
maka hilangkah contengan yang ada kotak yang dalam 
posisi In Use. Akan tetapi kalau akan ditambahi, maka 
berilah contengan pada kotak yang dalam posisi 
Available. Cara untuk menambah atau mengurangi 
contengan adalah dengan mengklik kotak tersebut. 


Selanjutnya klik Start. 
aka "rute Pro Hira Ltd 0g Sasa SAR 
Vetsadkrare Pyo Prase | Add or Remove a Virtual Drive 
ad tar | ae | 
5 
p 
€ Oeeinle a 
2: 
Rr 
g 
o 
£ 
o 
o | 
Be 
Do 
Bs 


4. Apabila setelah diklik Start keluar gambar seperti ini 
berarti masih ada software atau data yang ada di Virtual 
Drives. Oleh karenanya, Eject dulu software atau data 
itu, lalu ulangi lagi proses dari nomor 1. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 27 


Virtualbrive Pro XI 


Please eject all discs from 
Virtual Drives before 
making changes, 


OK ) 


5. Setelah keluar gambar seperti berikut ini berarti proses 
penambahan atau pengurangan jumlah Virtual Drives 


selesai. 


seks "ruDwa Pro Kira tdr Wee dna 5 AR 


Add or Remove a Virtual Drive 


Your seba Erwefx) have rarreriuiy hean craated andjer remaved 


VetudDeten Pro Pay 


vutidprten 


Wutusd Hard Diten Pen 


Lee Upatarta 


Betum to Wiuakorer Pro Nan Camat 


28 


Pendahuluan 


BAB II 
TAYANGAN 


A. Tayangan Hadith Berdasarkan Nomornya 


Selama ini sering dijumpai beberapa penulis buku 
ketika mengutip hadith hanya menampilkan terjemahnya 
dan memberikan catatan kaki berupa nama mukharrij dan 
nomor hadithnya. Penulis tersebut tidak mengutip hadith 
dalam Bahasa Arab dan juga tidak memberikan catatan kaki 
secara lengkap berupa nama mukharrij, nama kitab hadith 
yang hadithnya dikutip, tempat terbit, penerbit, tahun 
terbitnya, juz dan halamannya. Semestinya cara mengutip, 
yang hanya menampilkan terjemahnya, dan pemberian 
catatan kaki, yang hanya menampilkan nama mukharrij dan 
nomor hadith, tidak dibenarkan. 


Oleh karena itu, kita perlu melacak lebih jauh tentang 
sumber hadith tersebut dengan cara menggunakan software 
ini yang dapat diakses melalui sub menu 
Sepanjang versi kitab yang dikutip oleh penulis buku 
tersebut dan edisi kitab yang digunakan pada software 
Mausii at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis'ah itu sama, 
maka kita akan dengan gampang melacaknya. Di samping 
itu, pelacakan tentang sumber hadith sebagai referensi dapat 
digunakan kitab atau software lain yang menyediakan itu, 
seperti  al-Maktabah  al-Alfiyyah  li'I-Sunnah  al- 
Nabawiyyah. 


29 


30 Tayangan 


Sedangkan cara mengaplikasikan menu 
adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut ini. 
Blipy3 prlaa Log veyg 


8 F | 


selang 
dala il yi 
Sala pasak 


2. Setelah keluar seperti berikut ini, maka pilihlah kitab. 
nomor hadith dan edisinya lalu klik ikon 
(ED sebagaimana gambar ini. 


3. Misalnya, seorang penulis buku mengutip sebuah 
terjemah hadith, “Sebaik-baik pemimpinmu adalah 
yang kamu cintai dan mereka mencintaimu, kamu 
do'akan mereka dan mereka mendo'akanmu. Dan 
sejahat-jahat pemimpinmu adalah yang kamu benci dan 
mereka membencimu, kamu kutuk mereka dan mereka 
mengutukmu.” Penulis tersebut memberikan catatan 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 31 


kaki bahwa matan hadith tersebut ditakhrij oleh Muslim 
nomor 1855. 


Dalam rangka untuk mengetahui bagaimana matan 
hadith tersebut dalam Bahasa Arab. Saudara dapat 
mengaksesnya melalui menu lalu Saudara 
pilih lalu Saudara ketik nomor hadith lalu 
klik ikon (ED sebagaimana gambar 
berikut ini. 


La KS 


4. Berikut ini adalah hasil pencarian tersebut. 
SIcus piluuta potmi 


5. Apabila data di atas dicopykan ke Microsoft Word, 
maka hasilnya adalah sebagai berikut. 


32 


Tayangan 


Catatan Penting Pertama: 


Terkadang, ketika hadith hasil pencarian akan dibuka 
sebagaimana point 3 di atas ternyata yang keluar 
sebagaimana berikut ini. 


dapil bpandl Egnga 


KADATAIDIBSI TFRAME Wal Jas yi Usa 
dlam dok 3 se Ya 


Gn ve 


Hal ini disebabkan resolusi monitor yang terlalu tinggi. 
Oleh karena itu, resolusi monitor harus diturunkan menjadi 
paling tinggi 1024 x 768. 


Cara untuk menurunkan resolusi monitor yang sistem 
operasinya menggunakan Microsoft Windows xp adalah 
mousenya diklik kanan pada desktop, maka akan keluar 
seperti gambar berikut ini, lalu klik Properties. 


Arrange Icons By 
Refresh 


Undo Delete Ctrl-z 
R5) Groove Folder Synchronization 

Graphics Properties... 

Graphics Options 


New 


Properties 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 33 


Setelah keluar gambar seperti gambar berikut ini, klik 
Settings. 


Display Properties 


Themes | Desktop || Screen Saver | Appearance (Getings )) 


A theme is a background plus a set of sounds, icons, and other elements 
to help you personalize your computer with one click. 


Setelah keluar gambar seperti gambar berikut ini, maka 
tariklah Screen resolution menjadi paling tinggi 1024 x 
768. 


Display Properties 


| Themes | Desktop | Screen Saver | Appearance | Settings 


Display: 
Plug and Play Monitor on Intel(R) 22945G Express Chipset Family 


Screen resolution Color guality 


(highest 22 bi 


(R3 33 33 | 
Troubleshoot... 


Setelah resolusi sudah 1024 x 768 sebagaimana gambar 
berikut ini, maka klik Ok. 


34 


Tayangan 


Display: 
Plug and Play Monitor on Intel(R) 32945G Express Chipset Family 


Color gualitp 


Aa Highest (32 bit) “ 
1024 by 758 pinels (NE Kn 03 | 


Troubleshoot... 
bppb 


Sedangkan cara untuk menurunkan resolusi monitor 
yang sistem operasinya menggunakan Microsoft Windows 
7 adalah mousenya diklik kanan pada desktop, maka akan 
keluar seperti gambar berikut ini, lalu klik Screen 
resolution. 


Paste shortcut 
NVIDIA Control Panel 


(Sl Shared Folder Synchronization 


New 


Screen resolution 


MB Gadgets 


Ed Personalize 


Setelah keluar seperti gambar berikut ini, maka kliklah 
segitiga yang ada pada kolom resoluton. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 35 


| 


Display: 1. Mobile PC Display v 


Resolution: 1366 x 768 (recommended)( - ) 
Orientation: 


Setelah itu, tariklah ke bawah menjadi paling tinggi 1024 x 
768. Setelah itu, klik ok. 


Dolar (iMebie PC Dogiar -| 


Ailvanced settings 


onneer to 4 penjet 
Makatetand ctne 


Dat diaplay sate 


Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik Keep 
Changes. 
zptay Settings 2 aan 


Do you want to keep these display settings? 


Reverting to previous display settings in 14 seconds. 


36 


Tayangan 


Ketika resolusi sudah diubah menjadi paling tinggi 1024 x 
768, maka tidak akan dijumpai kendala untuk membuka 
hadith hasil pencarian tersebut. 


Catatan Penting Kedua: 


Di samping itu, kendala lain yang sering terjadi 
adalah ketika mengcopy data dari CD-CD kitab, termasuk 
dari software ini, ke aplikasi office. Misalkan kita akan 
mengcopy hadith yang ada point 4 di atas, ternyata ketika 
kita paste di aplikasi office tidak dapat tampil sebagaimana 
yang ada pada point 5 di atas, yang terjadi hasilnya seperti 
di bawah ini. 

idisdEoacc 'AvOnfoba Buid AdBUNGCALIA6 

CadibaiUcioigo AdIUEONGA6C UsiOci Euid 

ideid06 Ibi9dEoace CivAbeiOoCUsino Udau 

i6Ovflo Euis 160116 Euis ISCEONO Uda 

NoOctapo Eric IoisoCac Udin 36004020 Buao 

PONGUGES Udiu UbeiYo Euis 46C4080 Uda 

NGOdeao Ciigoas Obigoi Cid96Ad Udabiuao 

x60Oci9ois bOCi6 TSI6CNG AdAvagokokdau 

Cig6Dstic BofoBpoeasadau ediofioEooeioBoa 

xbi6Osigdxi6 — Ubibtikdai  dk0Obigdsid 

Ubadradoai — 6OUNGCNG — Adoigokokdau 

CigoDafi6 KoBuUvOdendadan 

e0i0BUuUvOdEH6BO3u R0E0diUdideidadan 

ROi6AWUdHdxiOBOAu POi46 16G NGOdEA6 Cid90620 

A6Yoa6g ”— idi6CEoDoaoau — EoC4OndtaYo 

YGb6CA6 A6C A66 Abb6Cadec YoiBoan 

CiO96a6CE6 “2GASDOC NGAdriBoai a0ui 

x046CEoBoau — ObiuBdc —— BoBuNGAadea0a0 

idiaC adi GOCUGEO 
Hal ini disebabkan basic language dari windowsnya belum 
Arabic, misalnya masih English. Jalan keluarnya adalah 


basic languange nya harus diubah ke Arabic. Dengan cara 
klik kanan pada ikon fonts (EN atau ARI. Setelah keluar 


Takhrij a-Hadith dengan Komputer 37 


seperti gambar berikut ini, kliklah Setting seperti terlihat 
pada gambar berikut ini. 


Restore the Language bar 


Additional icons in taskbar 


Adjust the Language band position 


Close the Language bar 


EN 2 22 Ka U t19 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini pilihlah Arabic. 
Lalu klik Ok. 


Text Services and Input Languages 
Settings | Advanced | 
Default input language 


Select one of the installed input languages to use when you start your 
computer. 


Arabic (Saudi Arabia) - Arabic (101) 
Arabic (Saudi Arabia) - Arabic 101 
English (United States) - US 
list. Use the Add and Remove buttons to modify this list. 
Arabic (Saudi Arabia) a 
1g Handwiting Recoanition 
« Drawing Pad 
EB Kesboard 
» Arabic (101) 
En English (United States) 
g Handwiting Recoanition 
» Drawing Pad 


Preferences 


Language Bar... Key Settings... 


Sa 


Setelah itu silakan anda restart sistem operasi windowsnya. 
Setelah restart proses mengcopy data ke Micrososft Office 
termasuk di dalamnya ke Micrososft Word akan berjalan 
lancar. 


Selanjutnya akan diteruskan penjelasan yang 
sementara terputus dengan pemberian penjelasan tentang 
jalan keluar berbagai kendala yang sering dialami pengguna 
software ini. 


38 


Tayangan 


6. Sedangkan untuk menentukan versi kitab yang 


digunakan dalam pencarian. maka caranya adalah 
melalui » sebagaimana gambar 
berikut ini. 


daslaa Gala | pokaal Olaggas Blipyan plus Boy uye 


sedagala HI dls 33 


H3 N 1 


Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik nama 
kitab dan pilihlah v penomoran kitab yang 
dikehendaki, lalu klik begitu seterusnya untuk 9 
(sembilan) kitab yang dijadikan sumber-sumber 
pencarian matan hadith. Misalnya, untuk kitab al-Jami 
al-Sahih al-Mukhtasar yang sering disebut dengan 
Sahih Bukhari digunakan versi penomoran menurut al- 


Bigha, maka caranva adalah mengklik pada 
mpat kolom ( ) lalu klik 
ebagaimana gambar berikut ini. 


1». 


Detagd Kana pn ost | 
Dada Pu Dami 


Di dalam penentuan versi penomoran ini disarankan 
menggunakan versi kitab yang akan digunakan untuk 
mengecek ulang terhadap hadith yang ditampilkan 
dalam software ini. Sebagai contoh, apabila penomoran 
dalam software ini akan dicek ulang dengan penomoran 
hadith yang ada pada software al-Maktabah al-Alfiyyah 
l1-Sunnah  al-Nabawiyyah, maka kita harus 
mengetahui versi penomoran dalam kitab-kitab yang 
digunakan dalam software yang disebutkan terakhir. 
Demikian juga apabila kita akan mengecek ulang 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 39 


hadith-hadith yang ada di software ini dengan kitab- 
kitab hadith yang tersedia di perpustakaan, maka setting 
penomoran juga kita sesuaikan dengan versi kitab-kitab 
yang ada di perpustakaan tersebut. 


9. Berikut ini disajikan versi kitab hadith yang digunakan 
dalam software al-Maktabah al-Alfiyyah l1'1-Sunnah al- 
Nabawiyyah. 


Muhammad ibn Isma'1l Abu ' Abdillah al-Bukhariy al-Ju fiy 
Gd. 194 H./w. 256 H.), al-Jami' al-Sahih al- 
Mukhtasar,, (Beirit: Dar Ibn Kathir al-Yamamah, 
1407 H./1987 M), Edisi ke-3, 6 Juz, Ditahgig oleh 
Mustafa Dib al-Bigha. 


Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Gushairiy al- 
Naisaburiy (I. 206 H./w. 261 H.), Sahih Muslim, 
(Beirit: Dar Ihya? al-Turath al- Arabiy, t.th.), 5 Juz, 
Ditahgig oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Bagiy. 


Muhammad ibn 'Isa Abi “Isa at-Tirmidhiy (I. 209 H./w. 279 
H.), al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhiy, (Beirit: 
Dar Ihya? al-Turath al- Arabiy, t.th.), 5 Juz, Ditahgig 
oleh Ahmad Muhammad Shakir dkk. 


Ahmad ibn Shu'aib abu "Abd al-Rahman al-Nasa'I (Il. 215 
H./w. 303 H.), al-Mujtaba min al-Sunan (Halb: 
Maktab al-Matbu 'at al-Islamiyyah, 1406/1986,), Edisi 
ke-2, 8 Jilid, Ditahgig oleh 'Abd al-Fattah abu al- 
Ghadah. 


Sulaiman ibn al-Ash'ath Abi al-Sijistaniy al-Azdiy (I. 202 
H./w. 275 H.), Sunan Abu Dawud, (t.t.: Dar al-Fikr, 
tth.), 4 Juz, Ditahgig oleh Muhammad Muhy al-Din 
“Abd al-Hamid. 


Muhammad ibn Yazid abu “Abdillah al-Gazwiniy (JI. 207 
H./w. 275 H.), Sunan ibn Majah (Beirit: Dar al-Fikr, 
tth.), 2 jilid, Ditahgig oleh Muhammad Fu'ad 'Abd 
al-Bagi. 

Ahmad ibn Hanbal abu 'Abdillah al-Shaibani (I. 164 H./w. 


241 H.), Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Mesir: 
Muassasat al-Ourtubah, t.th.), 6 Jilid. 


40 Tayangan 


Malik ibn Anas Abu 'Abdillah al-Asbahiy (I. 93 H./w. 179 
H.), Muwatta' al-Imam Malik, (Mesir: Dar Ihya” al- 
Turath al- Arabiy, t.th.), 2 Juz, Ditahgig oleh 
Muhammad Fu'ad “Abd al-Bagi. 

“Abdullah ibn "Abd ar-Rahman abii Muhammad al-Darimi (1. 
181 H./w. 255 H.), Sunan al-Darimi (Beirut: Dar al- 
Kitab al- Arabi, 1408), Edisi 1, 2 Jilid, Ditahgig oleh 
Muhammad Ahmad Zamaliy dan Khalid al-Sab 
al Ilmiy. 


10. Berangkat dari data di atas, maka pemilihan penomoran 
disarankan untuk memilih versi yang dicetak tebal 
dengan font yang lebih besar sebagaimana daftar di 


bawah ini. 
3.891 5.362 7.008 
3.956 3.033 7.563 
7.124 
4.332 4.590 5.662 
4.341 5.274 5.158 
4.397 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 41 


3.367 1.594 26.363 


3.503 1.891 21.100 


Dari keseluruhan pemilihan versi penomoran di 
software Mausi'at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al- 
Tis'ah di atas akan mempunyai kesamaan penomoran 
dengan software al-Maktabah al-Alfiyyah 11”1-Sunnah 
al-Nahawivyah kecuali untuk nenomoran ( 

) dan ( ) yang mempunyai 
sedikit perbedaan. Jumlah hadith dalam Musnad al- 
Imam Ahmad ibn Hanbal yang digunakan dalam 
software al-Maktabah al-Alfiyyah li'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah adalah 27.688, hal ini berarti terjadi selisih 
penomoran sehanvak 588 nomor dengan versi 
penomoran , sedangkan Muwatta' al-Imam 
Malik sebanyak 1.823, berarti terdanat selisih 68 
nomor dengan versi penomoran yang ada di 
software Mausii'at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al- 
Tis ah. 


B. Tayangan Hadith Berdasarkan Babnya 


Di samping menu tayangan hadith berdasarkan 
nomornya, software ini juga dapat menayangkan hadith 
berdasarkan bab-bab yang tersedia dalam al-kutub al- 
Tis ah. Sedangkan caranya adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut 
ini. 


42 


Tayangan 


alapys paras Log urae 
Sgaol A2 

doel slakt | 

pbaal wol | 


fatal 


2. Berikut ini adalah hasil tayangan di atas. Daftar yang 


tertera dalam kolom, yaitu ke bawah sering 
disebut dengan kitab, sedangkan kalau akan 
menampilkan bab-babnya, maka klik sekali pada kotak 
yang ada tanda “#” atau klik dua kali secara cepat pada 
nama kitab tersebut. 


Sa —— 
Lagi Jas eye) 


lali rai 
3. Sebagai contoh kita akan menampilkan nama-nama bab 
yang ada di kitab al-iman, maka dapat diketahui bahwa 
bab-babnya adalah sebagaimana halaman berikut. 
Kalau akan ditampilkan hadith-hadith yang ada dalam 
suatu bab, maka caranya adalah klik bab yang 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 43 


dimaksud lalu klik ikon 
gambar berikut ini. 


ED sebagaimana 


Sat gal GI 
3 eka uyo tagabonal! al 0 lali (E) 

Jaith gi 
PA ae pl pln () 


INA Ag YAA ad dy AL dp 
Oh ya ia LA Ka ai Jp la RJ ALA AL cg La am Ga ea jon al 5 


5. Akan tetapi kalau ingin diketahui lebih dahulu jumlah 
hadith pada suatu Bab dan nomor urut hadith tersebut, 


44 Tayangan 


maka klik ikon (5885 terlebih dahulu. Berikut 
ini adalah contoh untuk menampilkan jumlah hadith 
dari bab dan nomornya. 


9 sela yo wgabmal an w ds E 
Jas kai AE 
Aual se pall Poll J4 Dp 


6. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi penampilan 
jumlah dan nomor urut hadith. Apabila hadith nomor 
urut 8 tersebut ingin ditayangkan, maka klik ikon 
(ED sebagaimana gambar berikut ini. 


Pa aa Pata 
| — — — 


AS KN er la GI 


dasi ea sia 
PAI on poll el! Edi 
KI AE 
| naa" 


7. Berikut ini adalah hasil dari tayangan di atas. Apabila 
tayangan ini dibandingkan dengan tayangan yang ada 
pada poin 4 di atas, maka ada sedikit perbedaan, di 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 45 


mana poin 4 Bab dan tajuk Bab ditayangkan, sedankan 
pada tayangan ini langsung menayangkan hadithnya. 


B&ir 


Oia pda ENG ali LAN pp AI Ja 5 
Hd HA 3 Lp AU NAS boyband ek 


Do la gn pl Ya 3 , : 
Aha Ka UAN KAI Dot da ad JS Pond PL 


TN 
Tr 
P3 
ee 
Pra 
Lawa 
Bagas 
ta: 
Dea 
AA 
1 


KAI LAN ag Aa Aina yaa SE YA Pi JO Ul JD Da eny 
ain lai dl pera JO YSS IP A1 Jp 
@ ia segi patah 
PE pebp Ii Pe pa data paludih : 


8. Apabila hasil tayangan di atas akan dicopykan ke 
Microsoft Word, maka caranya adalah klik ikon 
sebagaimana gambar di atas. Setelah itu, akan 
keluar ikon berupa gambar kamera. 
Kliklah ikon tersebut. 


M3 Pe BAN IND HI Peng DAA UI AI Ups ha 2) MINI 0) OI Pet pat la PRT 
BL pp AAA ia HUI play ah Kama NA AP Abah Jadi df ge ok 


46 


Tayangan 


9. Berikut ini adalah hasil copyan tersebut. 


. Tayangan Hadith Berdasarkan Atrafnya 


Pada dasarnya, Atraf adalah kitab kamus hadith yang 
berisi bagian-bagian hadith. Pada kitab tersebut disebutkan 
juga sanad-sanadnya, baik secara lengkap atau tidak. Secara 
lebih terinci Abu Muhammad “Abd al-Muhdiy menjelaskan 
bahwa atraf adalah kumpulan hadith dari beberapa kitab 
induk dengan cara mencantumkan bagian dan potongan 
matan hadith yang diriwayatkan. Penyusun atraf hanya 
menyebutkan beberapa kata atau pengertian yang 
menurutnya memungkinkan hadith yang dimaksud dapat 
dipahami.' Sedangkan prosedur untuk mengaplikasikan 
menu ini adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 


berikut ini. 
Baja esa ng uk! 
San cl 
ooLaall Plesd 


pebadl pol 


'Abu Muhammad “Abd al-Hadiy ibn Abd al-Gadir ibn Abd al-Hidiy, 


Metode Takhrij Hadits Terjemahan S. Agil Husin al-Munawwar dan Ahmad 
Rifgi Muchtar dari Turug Takhrij Hadith Rasulillah #5, (Semarang: Dina 
Utama, 1994), hlm. 79. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 47 


2. 'Tavangan di bawah ini adalah hasil tampilan 


Ba yo 
MO) 
Na) 
Soo ugag DO 
Na) 


alas, 
PE Ne) PEN RO 


lalin 


Tayangan ini memperlihatkan bahwa masing-masing 
sumber hadith dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok 
untuk atraf, dan ke dalam 2 (dua) kelompok untuk 
rawinya. Empat kelompok untuk atraf adalah sebagai 
berikut. 


a. 


adalah tayangan hadith yang diambil dari 
masing-masing sumber kitab hadith yang sesuai 
untuk pendidikan anak-anak dan masyarakat 
umum, tidak diperuntukkan untuk spesialis hadith. 


adalah tayangan hadith dari sumber kitab 
hadith dengan tidak menampilkan hadith maugiif, 
magtuf, dan hadith yang merupakan pengulangan 
hadith yang sudah ditayangkan sebelumnya karena 
kesamaan kata ataupun maknanya. 


adalah tanyangan hadith dari sumber 
kitab hadith dengan tidak menyajikan hadith lain 
yang merupakan pengulangan karena kesamaan 
kata ataupun maknanya. 


Tayangan 


d. adalah tayangan keseluruhan hadith dari suatu 
sumber kitab hadith. Tayangan ini menggunakan 
versi penomoran targim al- alamiyah. 


Sedangkan keadaan perawinya dibagi menjadi 2 (dua), 
yaitu keseluruhan rawi dengan berbagai kualitasnya 
atau hanya rawi yang berkualitas thigah. 


Sedangkan daftar jumlah hadith untuk masing-masing 
kelompok adalah sebagai berikut. 


Seluruh Sanad 


Khulasah | Mukhtasar | Non Takrir Jami” 

Al-Bukhariy 70 1.538 2.362 7.008 
Muslim 90 2.580 2.846 5.362 
At-Tirmidhiy 90 2.549 3.367 3.891 
An-Nasa'iy 120 2.358 2.515 5.662 
Abu Dawud 66 3.375 3.784 4.590 
Ibn Majah 198 3.858 3.978 4.332 
Ahmad 920 7:275 9.339 26.363 
Malik 70 682 745 1.594 
Al-Darimiy 157 1.600 1.668 3.367 


Hanya Sanad yang Rawinya Thigah 


Khulasah | Mukhtasar | Non Takrir Jami” 

Al-Bukhariy 51 1.244 1.908 5.722 
Muslim 59 1.812 2.073 3.849 
At-Tirmidhiy 51 958 1.347 1.600 
An-Nasa'iy 67 1.270 1.360 3.121 
Abu Dawud 49 1.475 1.663 2.100 
Ibn Majah 55 1.121 1.163 1.303 
Ahmad 369 2.658 3.463 12.193 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 49 


Malik 56 560 614 1.247 

Al-Darimiy 73 717 752 1.461 

4. Sebagai contoh ketika dinilih referensi lalu 
dipilih untuk dan divilih 

untuk lalu diklik ikon maka akan 


keluar hasil sebagaimana gambar berikut ini. 


P2olalusulada | 
———ee AS ET 


SS ayah via La ayal JSI Last debula Ja DI Las | ekladal uya yag 
oo elopolly 2203 Bilal uya tagalonal! alas uya pelesal 
ska ya elo bi asa 
Fase ad BOS yag Lala Ullas GIS ad LP uye tapal 
et lag AL apada ud mob al all masal 


alay sikilay api s65iag ala 0g il lag 
Lalang 3 Olga Lagutgng vote plong uga Jake 
pe Ui Lag toga gd asi Le ag al 2 wa 
MSI begal Jia kali Saga! z0 ag all una Lo Jita 
oh ga sa Tgn pala 3S uga 

Hal 1 JU dell Ja 


2 5 aom 4 ai 


5. Ada tiga pilihan untuk mengurutkan tampilan di atas, 
yaitu berdasarkan sumber hadithnva vang diurutkan 
berdasarkan nomor hadith ( ), berdasarkan 
huruf alphabet yang ada pada awal matan hadith 
( ). dan berdasarkan huruf alphabet nama rawi 


( ), 


Di bawah pilihan untuk mengurutkan hadith tersehut. 
terdapat 5 (lima) ikon. Pertama adalah ikon 

KO, yaitu ikon untuk membuka hadith satu demi 
satu. Apabila ikon ini yang diklik, maka akan keluar 
hadith seperti gambar di bawah ini. 


50 


Tayangan 


mel alat malas gp 


PA ea gi UAN pal Uh Ka Layak JUAN ya be JI DU JB aa Gp Kh gam ir 
PA Ya Ae AU Ja Ate IP AM Ii Tata JB selat Ae A8 Ng Akh iya yak at Jaa GA gi 
OIL AN bip eat PAN JI Gea 33 JI na GA ah sp Ga 


Kedua adalah ikon (HB, yaitu pencarian 
hadith dari daftar hadith yang ada. Pencarian ini dapat 
dilakukan berdasarkan nomor urut hadith, rawi awal, 
atau potongan matan. Apabila ikon ini yang diklik, 
maka akan keluar tampilan sebagai berikut. 


JJ lo 
sa Il IS 
| Yu Jess dan D0 


Sebagai contoh akan dicari dith berdasarkan 


potongan matan, yaitu kata maka hilangkan 
contengan yang ada di denan dengan c 
mengkliknya. lalu pilihlah lalu ketiklah IS 


pada kolom lalu klik 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 51 


Bong 3 
I- ban 3 ») Ji kz 9x9 aa 


dawe Yl JS 


| Vm dbs, I 10 
Pak ati della 1 se 


Hasilnya adalah seperti di bawah ini. 


dihasn gd SS ag Ladki Uilis US ag 1S ye sal 
peka Lan ala yi wo all ya 
ama sikilyg pig aiSag ala 10 il bag 
Leela Olaaia Lagintay onta plaslly rta Jika 
mei Ly nga yg skip Lai 0g all dg ye 
MSN SA JS Pal ag Gp aa yng lo Jie 
Dk ayo ia pel yel wi ga 
Si ana ab 
Tu 


Apabila hadith yang dicari sudah ketemu, maka klik 


ikon K2 tetapi kalau belum ditemukan, 
maka kliklahikon , begitu seterusnya. 
Ketiga adalah ikon (6s, yaitu ikon untuk 


menyimpan daftar hadith di atas. Apabila ikon ini 
diklik, maka akan keluar seperti gambar berikut ini. 
Setelah diberi nama, sebagai contoh ini “Khulasah 
Bukhari” lalu klik ikon MFile ini akan ditempatkan 
pada direktori penyimpanan program HADITH, yaitu 
tempat program ini diinstalkan. 


52 


D. 


Tayangan 


(Khulasah Bukhari Sal pol | 


akal 


ul yaa 4 
Iva” Ea BA 
Lan 


xXx alall JI basa 


File hasil penyimpanan ini dapat dibuka dengan 
menggunakan Micrososft Word. 


Keempat adalah ikon KS, yaitu ikon 
untuk mencetak daftar hadith hasil tayangan di atas. 
Kelima adalah ikon TN — Ah yaitu ikon untuk 


menutup daftar hadith hasil tayangan di atas. 


Tayangan Hadith Berdasarkan Fihris (Daftar Isi) nya 


Menu ini digunakan untuk menampilkan hadith 
berdasarkan kesamaan indeknya. Ada 6 kelomvok indeks 
yang tersedia dalam menu ini, yaitu vang berisi 
ayat-ayat suci al-Gur'an dan gira'ah, yang 
berisi hadith-hadith gudsi, hadith-hadith mutawatir, hadith- 
hadith marfii'. hadith-hadith mauguf, dan hadith-hadith 
magtu , yang berisi nama-nama Rasul, Nabi, 
malaikat, tempat, jama'ah, laki-laki, perempuan, dan nama- 
nama pertempuran, yang berisi sanad-sanad yang 
muttasil, sanad-sanad yang tidak muttasil, tempat dalam 
sanad yang mengandung ta'lTg, tempat dalam sanad yang 
mengandung ta'lia irsal, dan tempat dalam sanad yang 
terputus, yang berisi tentang kualitas hadith 
dan al-jarh wa al-ta dil, dan yang berisi sya'ir, gaulnya 
musannif, dan gaulnva para murid. Sedangkan cara untuk 
mengaplikasikan adalah sebagai berikut. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 53 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut 


ini. 


uligss pelan dag you | 


Sao ly 
pad sanga 
dala dl let 


2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini. maka klik 
pilihan yang dituju, lalu klik ikon 


2 dasi poles 


alay 


3. Apabila masing-masing kelompok dibuka satu-satu, 
maka isi dan jumlah hadith atau yang terkait dengan 
hadith adalah sebagaimana tertera pada daftar berikut 
ini. 


54 


Tayangan 


7.160 798 2.113 
233 8.193 3.599 
57.555 957 
2.574 19.034 
1.242 11.939 
53.342 
6.407 
151 
8.349 97 374 
3.076 403 10.062 
5.540 478 
156 


1.521 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 55 


E. Tayangan Hadith Hasil Pemberian Catatan Pinggir 


Menu ini tidak aktif sebelum ada file dari 
penyimpanan hadith yang telah diberi catatan pinggir. Jadi, 
perlu dibuat catatan pinggir untuk hadith-hadith yang 
dibutuhkan. Cara untuk membuat catatan pinggir adalah 
dengan membuka hadith yang dikehendaki lalu klik ikon 

sebagaimana gambar berikut ini, lalu beril 
catatan pinggir yang dikehendaki. Setelah selesai, klik 
Kegunaan menu ini sangat banyak. Misalkan penulis buku, 
ia dapat mengumpulkan hadith-hadith yang akan dikutip 
dan memberi catatan pinggir tentang topik-topik hadith dan 
Bab di mana hadith itu akan ditempatkan. 


saga Salju 


1 dab Jasi 
oa ka 


Untuk membuka hadith yang telah diberi catatan 
pinggir adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut ini. 


Slip pglaa Bang yong 
Sad! G3) 


ooLaall Pt 
doll Sl abi 
ska yoo 


fat rad 


56 


Tayangan 


2. Tayangan sebagaimana gambar berikut ini adalah hasil 
dari menu . Di sebelah kanan 4 (empat) ikon. 
Ikon paling atas tidak aktif, sedangkan di bawahnya 
adalah ikon , yaitu ikon untuk menghapus, di 
bawahnya ada ikon untuk menayangkan hadith 
yang telah diberi catatan, dan yang paling bawah adalah 
ikon untuk menutup. 


za 


ga ul do sasa al Jaa Lagi yaa AL al ali Is) | saga DN 


3. Apabila seluruh hadith yang telah diberi catatan pinggir 
dihapus, maka akan keluar seperti tampilan berikut ini. 


Laydll Sao Irgaga 


L dab gl ee las lo 


Menu Cetak 


Menu ini dapat digunakan mencetak sejumlah hadith 
yang dikehendaki. Sedangkan cara untuk mengaplikasikan 
menu ini adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut ini. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 57 


Olipan pglas Log ueas | 
dasar ai) 
abad Palet 
Sole Sl abi 
pebadl pol 


2. Tayangan berikut ini adalah hasil eksekusi menu 
di atas. 


Ada 4 (empat) pilihan pencetakan, yaitu 

untuk memberi catatan tentang siapa saja mukharrij 
selain yang dicetak, yang mentakhrij hadith tersebut, 
dan pada kitah ana dan nomor berapa mereka 


mentakhrjjnya. untuk memberi catatan 
tentang tempat-tempat di mana seorang mukharrij 
mengtakhrij hadith tersebut. Kalau itu 


pencarian di luar kitab yang sedang dicetak, sedangkan 
itu pencarian di kitab yang sama. 
digunakan memberi catatan tentang nama surat 
dan nomor ayat manakala hadith yang dicetak tersebut 
ada ayat al-Our'annya. Sedangkan 
digunakan untuk memberi catatan tentang makna yang 
dianggap sulit. 


Sedangkan jumlah hadith vans dicetak dapat disetting 
nomor nermulaan ( ) dan nomor akhir 
( ). Misalkan akan dicetak dari Sahih 
Bukhariy dari nomor hadith 5 sampai dengan 6 dan 
seluruh catatan akan ditampilkan, a diklik 
sebagaimana di bawah ini. Setelah itu, Ti | 


58 Tayangan 


an ml daya delab 


dala al 
Sasa SLB Abal 3 MI! 
ARENA TATA Kita 
BET ee dell NA 
Cesar au Tomi 


Berikut ini adalah hasil pencetakan dari hadithnya al- 
Bukhariy, hadith ke 5-6. Di bawah kedua hadith 
tersebut terdapat penjelasan Takhrij al-Hadith, Atraf al- 
Hadith, al-Ayat al-Our 'aniyah, dan Ma'ani al-Alfaz. 


TV Organ (ae ka 4 (Dana “amat 4 
TEA Pi PP PR Ia Ci Jati pora Ci Jp yi as Ji Jalal Sung Et . 
GA Jah dia TR Un JS 73 JAN ya hai Aenade Hp « dll jos Jk dna db adas 1) 
GK LP Sab LEAN La J5 SE pat Pend Hp AN 35 JS US SILAT Uh ge 
IP IE Ds Haa JIE jaan Ul 3) me dam dika ag ya VP ASN YG HA Ssi 
Ja Pena pe AJ IA Cie Ya Ca Ce j3 Y Sm asa YA Palur, 

| SES PenedeAYA SNI depe Si Op er 

Pa NA LAN JA An Er GAN sepi Gi yan Asa Gaal JO YA 1 
(Sol Saat Aenaeeudake NI PEP Ie GA Se AM JUN GAN ya Fa 
Pad SPN AD PA rda BA baal 
- 1 BEAN Gp ak Sel 


18 pay Laga 
PE ITA WUga POLI pet Pegal arjal ELA LA Pa Ai el te ja iea Sand gaji 
TA MI pala ya sama ag santer pl Are las 
YAN Aang tvov OT jdi jilid tutor Latte LIL OLI el senam Sp - 
Wa ia ya mal Oy Ja it 1 La ija 
#tilnal | Tesla pp el YO ine jo ol jade 
WAY apa ella RelpAT (. San JR di dini Va 
YA pisa Taking RITA ( Sulu bi) 
Peel Doing jade 
Mari akang aja (26 Goa )a 
NI tab 
NN Ely in yasp dam Dana TAG pall PPU Anal, TEA POLA pelan tnpa en dl gai 
Part rio, rada 
AV OT AJI Jalak TNI dll LA gi! pala MAA pal! tag denda hal 
Jml! «ani lg ina JL Ainnyi al jl 3 Zillan te 


Apabila kita melihat hasil pencetakan di atas, maka 
sering menggoda penulis untuk menyusun kitab hadith 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 59 


sebagaimana yang dilakukan ulama? terdahulu. 
Misalkan kita akan menyusun kitab sebagaimana yang 
dilakukan oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Bagi dengan 
judul kitab al-Lu'lu' wa al-Marjan. Mengapa godaan 
itu muncul, karena setiap hadith hasil cetakan di atas 
senantiasa disertai sumber hadith dari al-Kutub al- 
Tis ah dan manakala ada mana yang sulit juga disertai 
pengertiannya. Hanya saja, penulis juga sering 
merenung, bagaimana agar kitab yang nanti disusun 
dapat memberikan barakah dan manfaat untuk umat. 
Boleh jadi nanti pembaca juga akan merasakan hal yang 
sama sebagaimana yang penulis rasakan. 


G. Menu Menutup 


Untuk menutup program Mausu'at al-Hadith al- 
Sharif: al-Kutub al-Tisah dapat melalui » 
sebagaimana berikut ini. 


alipys papua dog vas | 
Sao ih 

laa Paten 

dala Sl st 

selam yeolad 


aga 
pala 


Atau dengan mengklik tanda silang ada di sebelah kanan 
atas seperti gambar berikut ini. 


daclas Ulik jalal Wayan Wligys papua Lag yana 


60 


Tayangan 


BAB III 
PENCARIAN DAN KAMUS 


A. Orientasi Pencarian 


Dalam proses pencarian hadith, harus senantiasa 
diperhatikan setting dari oreintasi atau sumber pencarian. 
Ada 2 (dua) cara untuk mensetting orientasi atau sumber 
pencarian, yaitu pertama, berdasarkan status hadith dan 
kedua, berdasarkan kitab hadith. Cara pertama dapat 
dilakukan melalui cara sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut ini. 
Ulagyas Uoligyat pplaa Log | yoy 
1 


Bass Alay dilas 


2. Apabila sudah keluar seperti gambar berikut ini, maka 
kita dapat mensetting orientasi atau sumber pencarian. 
a. berarti orientasi pencarian dari 
keseluruhan hadith yang tersedia di software ini. 
b. berarti orientasi pencarian dari hadith- 
hadith gudsi (hadith yang merupakan firman Allah) 
c. berarti orientasi pencarian dari hadith- 
hadith marfu (hadith yang disandarkan kepada 
Rasulullah #5), dengan pilihan (sabda 


61 


Pencarian dan Kamus 


Rasulullah #5), (perbuatan Rasulullah 85), 
(ketetapan Rasulullah 85 dalam arti 

Rasulullah PSA tidak memberi komentar terhadan 

apa yang dilakukan oleh Sahabat), dan 

(sifat, tabiat atau watak Rasulullah S5). 


d. berarti orientasi pencarian dari hadith- 
hadith maugif (hadith yang disandarkan kepada 
Sahabat). 

e. berarti orientasi pencarian dari hadith- 
hadith magtu” (hadith yang disandarkan kepada 
Tabi In). 

f. berarti orientasi 


pencarian dari hadith-hadith mutawatir saja (hadith 
yang jumlah rawi dalam setiap tingkatan sangat 
banyak yang tidak memungkinkan antara rawt satu 
dengan lainnya bersepakat untuk berdusta). 


3. Apabila sudah disetting orientasi atau sumber 
pencarian, maka klik | 


dapil Ongaoll 13 Cena Jl 
ul Si toa 
dagool cola 
damad Sagolei T 
dsgi ya Segala 
Bagas Bias 1 2 | 
Flaig ulio | 
ee 
Pe 
33 Sl sa Best 3 Cemal TT 


Sedangkan cara untuk mensetting orientasi atau 
sumber pencarian berdasarkan nama-nama kitab adalah 
sebagai berikut. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 63 


1. Kliklah gambar kitab sehingga terbuka sebagai tanda 
bahwa kitab tersebut digunakan orientasi sumber 
pencarian. Kalau dikehendaki sumber pencarian dari 
kesembilan kitah maka kliklah gambar kitab yang ada 
di atas tulisan sebagaimana gambar berikut 
ini. 


(la Aa aw ec Oo 


akal enalah Sila meal mala mglm enibuil ehnajil peluo aladi 


2. Di samping cara di atas, mensetting sumber pencarian 
berdasarkan kitab dapat dilakukan melalui klik 
lalu kliklah (berilah tanda conteng) pada nama kitab 
yang akan dijadikan sumber pencarian. Kalau akan 
menjadikan kesembilan kitah sehagai sumber 
pencarian, maka kliklah sebagaimana 
gambar berikut ini. 


dala Uljlas pokaal | Glapas 
pola! arone 


2 ra 
sel tel ut 
aan ata 
HL Hrga 
goda up 

kam ASN Y 


Dampak dari perbedaan setting ini nanti akan diberikan 
contoh pada sub menu Pencarian Berdasarkan 
Kata/Kata-kata Matan Hadith. 


B. Pencarian Hadith Berdasarkan Rawi Hadith 


Dalam buku Metode Takhrij Hadits dijelaskan bahwa 
salah satu metode takhrij al-hadith didasarkan pada rawi 
pertama suatu hadith, baik rawit tersebut dari kalangan 


64 Pencarian dan Kamus 


Sahabat manakala sanad hadithnya bersambung kepada 
Nabi £$ maupun tabi'in manakala hadithnya mursal.' 
Software ini tidak hanya dapat melacak hadith berdasarkan 
rawi pertama, tetapi juga dapat digunakan untuk mencari 
hadith berdasarkan pada rawit kedua dan seterusnya. 
Sedangkan caranya adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 


berikut ini. 


Ulapyas lips peplaa Sang | vena 

.. bed Je 

Pa Seolanily | 

gina Sol 

2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, maka ketiklak 
nama rawi, baik nama aslinya, nama kunyah, atau nama 
lagabnya. Kalau belum diketahui nama rawi secara 
lengkap, maka danat diketik salah satu nama tersebut, 


lalu klik ikon TN 


Sebagai contoh akan dilacak berapa hadith yang 
diriwavatkan oleh Abu Hurairah. maka kita ketik nama 

lalu diklik ikon FO. Setelah 
itu kita pilih salah satu dari tiga rawi yang nama 
kunyahnya Abi Hurai Dari rawit tersebut, maka kita 
pilih yang namanya , karena nama 
itulah yang kita maksudkan. Kalau kita berkeinginan 
untuk mengetahui grafik jumlah hadith yang 
diriwayatkan oleh Abi Hurairah dalam al-Kntub al- 
Tis'ah, maka kliklah ikon Ea 


'Abu Muhammad “Abd al-Hadiy ibn Abd al-Gadir ibn Abd al-Hadiy, 
Metode Takhrij Hadits Terjemahan S. Agil Husin al-Munawwar dan Ahmad 
Rifgi Muchtar dari Turug Takhrij Hadith Rasulillah ESA (Semarang: Dina 
Utama, 1994), hlm. 78. Dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) 
metode takhrij, 1. Takhrij melalui lafal pertama matan hadith: 2. Takhrij 
melalui kata-kata dalam matan hadith, 3. Takhrij melalui rawi pertama, 4. 
Takhrij menurut tema hadith, dan 5. Takhrij berdasarkan status hadith. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 65 


sebagaimana gambar berikut ini. Akan tetapi kalau 
diinginkan menentukan jumlah hadith, maka klik ikon 


untuk menentukan nama rawi yang 
dipilih. 


Hn 
Pi 
Pp —— ai 


3. Berikut ini adalah grafik hadith yang diriwayatkan oleh 
Abi Hurairah dalam al-Kutub at-Tis'ah. 


Pali sa ladies) le 


galah da sari apla ul ayla gel Gilas yha pakua gobal 


Le 
Aa, 
Arr 130 gaes 


| Nae Pee Ra 


4. Setelah ditentukan nama rawinya, maka kliklah ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Ta CE 
KE Ka 
Tana on ra Mes ka AED 


66 Pencarian dan Kamus 


5. Berikut ini adalah daftar hadith yang diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah dalam al-Kutub al-Tisah. Data ini 
memperlihatkan bahwa jumlah  hadith yang 
diriwayatkan oleh Abii Hurairah berjumlah 8.740. 
Jumlah ini tentu termasuk hadith yang diulang-ulang. 


AVts Dasa poluc sae 
Segan! Sob ZEI Segan 22o0all | Jpukao 


UulagA uya do slsolg Bah Lgitng god silagA 
only Sola uga al) eri SI aon Sani wage 

AI ata gd lee! JUS Isa pb Jai lang ala lag 
cn33 Isl silet ag alay 3S Gam Isl Gaks ali dgT 
pot Lal pik Uelatorly Lolag pad lal aa yo 

sep ubah AI sepadan ya ob vol al pasl 

gb aa pi La al ik Uoaorlg Lolag ulos pb uga 
a83 uya pakis Load yk Uolatsolg Lolag) lion pa La 


Igoooed apli N| 207 uygall olig Ula ag uga ul 
Isa Lalang Be J3 sok (Sani yaa Isl 
ito aren Sg Lolluitrlg Lolag! jalan Ssop gal Ly 


6. Berikut ini adalah salah satu dari hadith yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah berjumlah 8.740. 


aka lag Mulia asa Ie Ie 


P 3 : 3 MOD Ori PNY MI 120: 3) : 
SI Paket MA Jake SA ig JD aka sa ye LA JI Cm aa G7 AE EN | 
(hi aa UEA Ka Ans Ka Ye OI nb pe SAN 5 Sy Pa 


C. Pencarian Berdasarkan Kata/Kata-kata Matan Hadith 


Salah satu metode takhrij al-hadith yang paling 
sering digunakan adalah metode yang mendasarkan kepada 
kata-kata yang terdapat dalam matan hadith. Dalam buku 
Metode Takhrij Hadits dijelaskan bahwa kata-kata yang 
digunakan harus berupa isim atau fi'il, tidak berbentuk 
hurif.? Sedangkan caranya adalah sebagai berikut. 


2'Abu Muhammad “Abd al-Hadiy ibn Abd al-Oadir ibn Abd al-Hidiy, 
Metode Takhrij Hadits, hlm. 78. Teknik takhrij ini, menurut pembagian "Abd 
al-Hadiy termasuk teknik pertama dan kedua. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 67 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut 


1n1. 
Ulagyas elipyan parts Se | pas 
oral Jera 


Bsd dlgy dilas 


degan and alilag 
2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
ketiklah kata/kata-kata dari suatu matan hadith. 
Misalkan akan dicari hadith yang ta-kata 
lalu dipilih s, lalu , dan —. klik ikon 
fin en sebagaimana gambar pada halaman berikut 
ini. 


7 pe St Sa daa 
1 


rika) PRO) 


daya ya asas O 
ds ya Soseletsa 9 
dala D0 


soal ts 
saka 9 
della D 
osn! Gates cs 


a. 4 maksudnya apabila ada dua kata yang diketik, 
maka hadithnya akan ditampilkan apabila kedua 
kata tersebut terdapat dalam suatu hadith. 


b. aa apabila ada dua kata yang diketik, 
maka hadithnya akan ditampilkan apabila salah satu 


68 


Pencarian dan Kamus 


dari 2 (dua) kata tersebut terdapat dalam suatu 
hadith. 


maksudnya beberapa kata yang 

berjauhan dalam suatu hadith yang tidak harus kata 

yang diketik lebih dahulu harus terletak di awal, 

tetapi beberapa kata tersebut danat dihalik. Sebagai 

contoh kita akan mencari kata . maka 

vang akan ditampilan hadith yang ada kata dan 
walau letaknya berjauhan, artinya antara 


dan disela-selai kata atau beberapa kata 
lainnya, bahkan yans kata disebutkan lebih 
dahulu dibanding 


maksudnya beberapa kata yang 
berjauhan dalam suatu hadith akan ditampilkan 
sepanjang berurutan. Sebagai contoh kita akan 


mencari kata . maka vang akan ditampilan 
hadith yang ada kata dan walau letaknya 
berjauhan sepanjang kata lebih dahulu 
dibanding 


maksudnya beberapa kata yang berurutan 
dalam suatu hadith akan ditamnilkan. Sebagai 


contoh kita akan mencari kata , maka 
vans akan ditamnilan adalah hadith yang ada kata 
dan yang berurutuan, artinya tidak 


disela-selai kata lain. 


maksudnya berawalan dan berakhiran. Ikon 
ini digunakan untuk mencari kata yang diinginkan 
sesuai dengan kata yang ditulis ditambah dengan 
kata tersebut yang diberi awal atau akhiran. Sebagai 
contoh kita akan mencari kata , maka yang 
akan keluar adalah kata termasuk kata tersebut 
yang berawalan dan akhiran, seperti 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 69 


g. maksudnya setingkat kata, apabila ada awalan 
hanya berupa J' dan apabila akhiran berupa 3. 
Sebagai contoh kita akan mencari kata , maka 
yang akan keluar adalah kata termasuk kata 
tersebut vang berawalan dan akhiran, seperti 
atau 


h. ini berfungsi untuk mencari kata 
yang diinginkan beserta kata-kata lain yang berasal 
dari akar kata yang ditulis. 


3. Berikut ini, kita diminta untuk memilih cara membaca 
dari kata yang kita ketik. Pilihlah ikon | X 
apabila kita memilih dari beberapa pilihan, akan tetani 
kalau kita pilih semuanya, maka kliklah ikon 

. Karena yang kita maksud adalah , maka 
kita paling yang paling atas lalu klik ikon | 


Sedangkan yang kita maksud dengan kata kedua yang 
kita ketik adalah , maka kita pilih kata itu lalu klik 
ikon 


70 


Pencarian dan Kamus 


Catatan Penting Ketiga: 


Apabila software ini diinstallkan pada komputer yang 
sistem operasinya menggunakan Micrososft Windows 7, 
maka pilihan kata tidak terbaca seperti di atas. Tampilan itu 
menjadi seperti berikut ini. 


Dan 


Dalam situasi seperti ini. maka kita tidak dapat memilih 


kata itu lalu klik ikon | & seperti di atas, karena 
memang tidak terbaca. maka disarankan untuk memilih 
ikon E.. dengan mengekliknya karena kita 


harus memilih semua pilihan tersebut. 


4. Berikut ini adalah hasil pencarian, di lam al- 
Kutub al-Tis ah hadith yang ada kata | secara 


berurutan ada 6 (enam). 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 71 


P 2elgaliaila C Sign Sndl 
:g 5 Ita sn #ilagal 
... $ ' La | aa 
un Ella | to (Sita la ye Tia ane 0 
mna Sia siy yo YAI sat 1 3 SILEI Laa 
oli So Sarla te A ml | | Aga ad Baalah 9 
aan 0 bagi | ta Sta ly ya air sal 0 | Aa 1 3 
sn aKtali Sta Sin lyue | MINI ami 3 | 2 an 2 
toa ep 
Solglls 
dala 0 
| se gita le O 
en au Ia 0 ba 


Perbedaan Orientasi Pencarian 


Hasil yang berbeda terjadi apabila dalam setting 
pencarian diorientasikan pada hadith marfi filiyah 
seperti berikut ini. 


dapil Ongaol G7 Sona Jera 


Al Ia Seal 
asam Wilio— 


Bawa Cegoloi T 


dagi ya Sagolorl 1 


pool Bt dala Bae T 

Selang dio “ 
ai LN 
ed 


Ibis Sya gal degolo Y 73 Sol T 


Maka hasil pencarian di atas tidak akan menemukan 
satu hadithpun, seperti tergambar berikut ini. 


agya Begal eyanya 


dagaga ot Ceng dlag 


72 Pencarian dan Kamus 


Hal ini disebabkan hadith yang ada kata-kata 
itu termasuk hadith marfii guliyah. 


5. Berikut ini adalah tampilan hadith yang dibuka sebagai 
hasil pencarian pada poin 4. 


HW Jd ea ha JAN Je AA 1 AN Jah mi peda Ta oa pc ar sb ya de 
Sa kk oa Ja Pene BAN Jp TK ah DU gem pl OR ah LP 
Ge da bb jab bag Ur 2 Ma yi al Ba ba al bay la gina Up ml YA Pa 
Arap SN tam Se ya AA Uk demi Al ba li tab ia ep al 
2 1 @ ukaliy kab Kanan yilag 


D. Pencarian Berdasarkan Takhrij al-Hadith oleh 
Mukharrij 


Menu ini digunakan untuk mengakses hadith yang 
ditakhrij oleh mukharrij. Teknik ini tidak termasuk 5 (lima) 
teknik takhrtj yang ditawarkan dalam buku Metode Takhrij 
Hadits. Teknik ini sangat berguna bagi penulis buku. 
Misalkan, ia dapat menjelaskan tentang hadith-hadith yang 
hanya ditakhryj oleh al-Bukhari atau hanya oleh Muslim 
atau yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim. Penulis 
juga dapat menjelaskan hadith-hadith yang ditakhrjj oleh 9 
(sembilan) mukharrij. Sedangkan cara untuk 
mengaplikasikan menu ini adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 


berikut ini. 
Ulangan Ulipyan pls Sop | pose 
sebel Jera 


Baso Blgy alay 


2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
kliklah pilihan yang tersedia. Sebagai contoh, kalau 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 73 


akan diakses hadith yang hanya ditakhrij oleh al- 
Bukhari. maka klik al-Bukhari, lalu klik ikon 
ji KN sebagaimana gambar berikut ini. 


Sipil dl Yna Lang - 


PN Ta TAN Pn 
anbagal DT aglo gel 
ra 


3. Berikut ini daftar hadith yang hanya ditakhrij oleh al- 
Bukhari. Data ini memperlihatkan bahwa jumlah hadith 
yang hanya ditakhryj oleh al-Bukhari, tidak ditakhrjj 
oleh mukharrij lainnya, adalah 304 hadith. 


le 


Fat sakslil polis sae 
Soal dab gal byao soal | Jeakua & 


alga yg Al A4 il Kasat ud st Lag und Igiraoe 

Sol Langit 3 ayal ga ga soya CLS Sala 

age Jero para Lo dial selo Lo otr Cal) al 

Agt wo Liat uya JU Lag stir yan al 

ta Ml da Ja oesaly 2g, Ceokual 3 
ae dai ye bag Dll 


2 Lao mt 


S0 ta Taka Slar J3 d3 JB petani cai 
Pa Aa 
g 3 doll HL 


2 


4. Berikut ini salah satu dari hadith yang hanya ditakhrjj 
oleh al-Bukhari yang berjumlah 304 hadith. 


74 Pencarian dan Kamus 


UK AAA LIA 


8 Eta Map AN Jek JIKA UAN pa te pa AN UN Del Ya $ an 
: (0 lih paha ph Gg aa aa TA 


5. Sensasi contoh, kalau akan diakses hadith yang 
ditakhrj 9 (sembilan) mukharrij yang ada pada 
software ini caranya adalah mengklik salah satu pilihan 
yang ada bagian atas, dan mengaktifkan 8 (delapan) 
pilihan lainnya, lalu klik ikon ji SN) 
sebagaimana gambar berikut ini. 


6. Berikut ini daftar hadith yang ditakhrj oleh 9 
(sembilan) mukharrij. Data ini memperlihatkan bahwa 
jumlah hadith tersebut adalah 499 hadith. 


An Pa 
Pa Pa 


5 al gal 
masal as 
PI Die MN Ta MEN 
anlagal sala si Ina | well Ina | 
goal. LA Pra 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 75 


en AE, 
an BRI pltp pagi OA JI rage Sao dag Ig 
po Ig Jeon Yg akal Yg yoga yee I 
Hiho itig sewa 173 JS Le Fiko yi ap Jl 
till Ula Cntng sn 24 Teng aong star Jati 

en uin pi Login dahh gag ul Had slop Lead 
Na aa 
al Jay pay liS2 

Lagi ara vole US3 pel Lagitd la 170 ogtap Lead 
Tag Li 0 oi y0 apa LOANS agarg Jk Lagu 
Jan S3 Lelah gag le UBI ala Ge ag Leah 


7. Berikut ini salah satu hadith yang ditakhrj oleh 9 
(sembilan) mukharrij yang 499 hadith. 
ae disllase £ p 


Jam ole Tel SI DU op sed KE Ti gp 


aka 


AN Key AN EA oh HL SAS IU ye 5 Int Bag 


BSN SILAM ai SA Ja pb Jl Lap lah ende Bepe Ai 553 IA AL Md ai Uap 


E. Pencarian Berdasarkan Topik-topik Fighiyah 


Di dalam buku Metode Takhrij Hadits, teknik 
pencarian hadith berdasarkan topik-topik fighiyah ini 
termasuk teknik takhrij al-hadith yang keempat, yaitu 
Takhrij menurut tema hadith. Teknik ini sedemikian 
penting karena ia dapat dijadikan rujukan untuk 
memperkuat keberagamaan seseorang. Selama ini 
ditengarai umat Islam banyak yang mengikuti ulama 
penulis kitab maupun pendapat organisasi keagamaannya 
tanpa mengetahui dasar-dasar yang digunakan ulama dan 
organisasi tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan 
memanfaatkan menu ini. Cara untuk mengaplikasikan menu 
ini adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Pencarian dan Kamus 


Ulaggas lips plan Sop) ueve 
...dogl Jina 


dad alay diam 
pixel Soal 
daya aeoeb dilas 


2. Setelah keluar sebagaimana gambar berikut ini, maka 
pilihlah tema yang dikehendaki hadithnya ditakhrij. 
Sebagai contoh, kita ingin mengetahui hadith tentang 
keutamaan salat berjamaah dan hukumnya, maka klik 


tanda “-”? yang ada di depan lalu klik tanda “” 
yang ada di denan lalu klik tanda “4” vang ada di 
depan lalu klik 

lalu klik ikon Tai SN sebagaimana 


gambar berikut ini. 


@gagal 


Ed 
#33 teolya 


Ca KG 


3. Berikut ini daftar hadith tentang keutamaan salat 
berjamaah dan hukumnya. Data ini memperlihatkan 
bahwa jumlah hadith tentang hal tersebut di al-Kutub 
al-Tis ah adalah 204 hadith. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer TT 


Sngaol Sy IE) bgao yosall Jeena 0 

sanji ag Sit ai dea Ga ag 33 sepagl dilas 55 
ubi Bilalla 201 ps sabang sabang yel jl Crnan adl 
Ae AAA 
Be tong yaah SI iko bada delapil Fiko 
men dpt ad Wo ul dirut dellapil up Jera dio 
sen untobiny yuaing 2017 Saori dika tetapi! ika Jd 
PA AAL 
plg han pong siang Akal ye lari yel caci 
ia Ula disi Iko ya 
An esa 


8 Mn aga adab DNA du, SE Safa al ii Jb Hn Baro 
PK AA AN ea ep PAN dp Ama Hp iba Lo pa Dp Le 5 pi aa Hi) al) 
Pa ai Hp AN LA oa SE Ka Ud aa Je S3 al Jak AP Kala 5 
0 Sa BU LA 


F. Pencarian Beragam 


Menu ini digunakan mencari hadith yang didasarkan 
pada beberapa kriteria, yaitu kriteria rawtnya, kata atau 
kata-kata dalam matan, kitab tempat takhrij, dan topik 
fighiyahnya. Maksud dari pencarian ini adalah untuk lebih 
memfokuskan pencarian. Cara untuk mengaplikasikan 
teknik ini adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut 


ini. 
Glapyas laga pala Song ye 
seo! Jl , 
dgan! dlgy dhlap 
giro Soal 
Sgaell peak Alap 
3 gpaga Hidup 


2 gita Sol 


78 


Pencarian dan Kamus 


2. Sebagai contoh untuk pencarian mendasarkan kepada 
hadith yang diriwayatkan oleh yang 
dalam matannya ada kata yang keluar dari kata 
yang ditakhrti oleh Muslim dan Ahmad dan termasuk 
topik . Secara berurutan aplikasi ini adalah 
sebagai berikut. 


3. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
klik 


& 


4. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
ketik nama dari rawi vang dikehendaki, misalkan untuk 
contoh ini lalu klik ikon 


alay 


Pa ar" 
Kat 
Tn NE 
Dn Ne 
SA 
Ka 
Song Jl 

so 1g bai 71 Jia at 71 


TN: Neo 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 79 


5. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 


dan sudah diketemukan kelengkapan nama dari 
dan sudah sesuai dengan yang dicari lalu klik ikon ng 


6. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
ikon 


Fa ee —E 


7. Berikut ini merupakan hasil aplikasi di atas. Untuk 
mencari kata dalam matan hadith, klik 


80 Pencarian dan Kamus 


8. Setelah keluar sebagaimana gambar berikut ini, ketik 
kata lalu pilih lalu klik ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


9. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
ikon En 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 81 


r LN 
EF! 


rio) .. 


an gd luka ja gg La Ab | uolan 4 
ana Ulas st Hi yall bias sb poll OT 
en agita y Slot odl te pdl OT 
an Bana Jas ul sei yo IM mba 
sent plg ayang pal ya Tr ugladl 0 
can gi Lusi gi Uh Lgikusl MIL goal 1 
ap PPN MAT AA v ala 0 
A 
3 
Ki 
“ 
KA 


SAS aa 
saya sad asli, @) 
ian alis O 


mmadlaf ali uda La | MAL | ola 
en dial Siasat ya | NISN goloal 
an yana Jas ul sei ye A3 gala 
mede Ugtali BULU 199 | gol 
sen Ball ala dya) dal NP gol 


Soal gg 
elus) 
eni Ya) 


5 | al Sea ole O 


10. Berikut ini merupakan hasil aplikasi di atas. Untuk 
memberi kriteria pencarian berdasarkan mukharrijnya, 
klik 


11. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini. 
klik lalu , setelah itu klik ikon 
TA. 


82 Pencarian dan Kamus 


PA 
Peta an jasa 


Pe Ia anna ME In 
sebaga aga seba 
AT 


12. Berikut ini merupakan hasil aplikasi di atas. Untuk 
memberi kriteria tentang topik pencarian, klik 


atsle Bg 
20 Gejtma le “hain Bagio 


13. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini. 
ketiklah toniknya : setelah itu klik ikon 


Eu 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 83 


14. Berikut ini merupakan hasil aplikasi di atas. Untuk 
membuka daftar pencarian klik ikon 


gatal, 
apel Gina sela — ata logis” 3 


ga La 
LAI" 


Ce C3) 


15. Jumlah hadith berdasarkan kriteria dalam pencarian 
beragam ini ternyata ada 4 (empat). Apabila 
dikehendaki untuk dibuka hadith tersebut, maka dapat 
diklik ikon 


84 Pencarian dan Kamus 


deg pb sand! gan mela Jamila 1jato ana LIS uya 
wsodily Byun pol Lag Jln 2g plg Bon poor uga 
dea ps ayun ten ola lal) ya ana CI ga 
Gaga? gal Wali Jali Hoa Ji (Sta ala uga 


16. Tayangan berikut ini adalah salah satu dari 4 (empat) 
hadith hasil percarian. 
maba Hana 


1 Le Pa DA MEN ANANDA Ma RU NA 3 


HN PEN Kaul ega Bas te Pend An Iis ole ah Ma Ll laka SI Ke ente lal dasi n | 
1 Saad Ja bl Lp al AAN AM) KASIH ok ie Sah Eh DA yh Jl MAL ! 
IN Oi in Unili LA Wa pal Ippo Goa 3 HI 


G. Pencetakan Hasil Pencarian 


Menu ini digunakan untuk mencetak daftar hasil 
pencarian. Oleh karena itu, menu ini akan non-aktif 
manakala tidak ada hasil pencarian. Sedangkan cara untuk 
mengaplikasikan proses pencetakan hasil pencarian adalah 
sebagai berikut. 


1. Ketika data hasil pencarian masih ditayangkan, lalu klik 
» sebagaimana gambar berikut 
ini. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 85 


daclus Sllas pola lagyas 


daa alay alas 


7 z sal Sol 
1 #salgall daila “ Soo! arab Alap 
(3 yag Blog 


1 

elsa Sa aral Ba N 
an gbi Ita (Sta tlg ye AI seal | Y 
£ 

0 

1 


T epasAn Saul ca AIA -aal 
aan 0 | Sta Sta Gil yo tart -eel 
mena Sila | Sita Sita ily ye 44211 -aal 


2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
dapat ditentukan pilihan pencetakan. Apabila ingin 
ditampilkan informasi tentang di mana saja hadith itu 
ditakhrij di Juar kitab yang akan dibuka, untuk kasus ini 
adalah Sahih Bukhari, maka beri contengan pada 

. Apabila ingin ditampilkan informasi tentang di 
mana saja hadith itu ditakhrij di dalam kitah vang akan 
dibuka, maka beri contengan pada 
Apabila diinginkan penjelasan makna yang char 
ditampilkan, maka klik . Dan apabila di 
dalam hadith tersebut ada ayat dan diharapkan 
dijelaskan tentang nama surat dan nomor ayat tersebut, 
maka klik . Setelah proses pemilihan 
selesai, lalu klik aka proses pencetakan akan segera 
dimulai. 


Pencarian dan Kamus 


Csongll darots gol ya dalah 


Berikut ini adalah hasil pencetakan 6 hadith hasil 
pencarian di atas. 


Yang ada di bawah ini hasil pencetakan hadith Muslim 
dengan nomor hadith ke-49. 


(adm 
GP BT ja Ga La Ga 3 AN AP “ 
Pa ea Pn KAN GI Fed ba bob Ai 
sa endek Aji Sma de Gap si in ae pH UI L 35 Jana oa 
DG ab es Pl di Sa ol pp sa Keud 
PB PA ang ebay ai GAN JSI GAS alah jd Ga 
e a Jiaa TS INA IAI ye 
AN pay Sana 

Ber blg Ily FU trah WTA Jgao gp ya! Aga ar ANT Tana pel meja £ 

GIA NTVE Led Tlp Pal Tati) Herba aer Te (IK AM Plug pg mapel 200, 

MV MIE VITA desi MAL PT NAN ga itna PP dam en ja to SN 


Ini ada lembaran kedua hasil pencetakan hadith Ibn 
Majah dengan nomor hadith ke-4013. 


Pekat Bp SN et yaaa sean eh Ja aga $) ia pd ng tar 
Se IP MIS WAN Jia 3 dd Pd GP AN DAN sal (os yah 
Pepe) IG ON JT SE al ea big pa Seal 
Sa ip ika AJ Uh YES dak Pop « SJ eka da 
@ ajaa SAKSI 25 ali AN 
£ NY php td 

SE AL NT Al Ugan gp GA pgn an pala £N Ola! pls an jpala ANT Taman Kent pet 

aa Aan Pop mandar pel Ab per Ika Ae Fikual! page gl anal 0004 OA tailan OlaayI 

WEVTL NYA Aeon NAN LKTI YAA 


AYO WI Is kal Tab ea Jp 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 87 


Lembar ketiga dari pencetakan ini adalah hadith Ahmad 
dengan nomor 10.689. 


WAT ang Pama “1 Ka Ta, " 
ag PT DNAN KERAP Pn aga da Aye HN Ke Ra ye Er AAN 
Gn Tp JG KN Ja ah Ka Pa Ka ae EA PA YA TAN JGA 
Se DN PT SI ai AA mei PA PN Tah SE ja 
pambe Hp Ja San da Ga AG JB J0 Ge aa GA sy 
“ala pe al Si Gd ma ala Dl GP aa 2S SA aa Ja an AI UN PRE Ka pada 

d @ ajaa SAS On d3 
#wtAN Papan 
PA NIA Jas ya gali Pegiat pal HA BLN pls tel MY Inna peti papi 
ikal ab) Ferboelark (Tts pal Ye ka! Jablay ortu seh uatlyag Ola 
Iva ii, 
METI NO, NTT Mie0x MAS VII IV yA! Tim Jk nada dl Lah . 


Lembar keempat dari pencetakan ini adalah hadith 
Ahmad dengan nomor 11.068. 


WA: Saha. pH itna A3 dan Sian 4 

Bapa Yao BAN AA Ja oke je ad PP HA Wa ab aa Eh MAA 
Aya Saba Cap Lia Wa TAN OGAN US, EA HS Ya pa ha 
Sp SW id dp Lam -.. 


NIA Peel 
PE NT Jgn gp AI giaa? anjal 4 Ol j plun trah ANT Tn pln gaji 2 
Pad LI) Perlagalanpalk Arta pe dal Nite DP anto gd anyelo Oneti O01A and Lia Ola 
11Ve Lily 
AYI MAL NITA Moti YYYI NIAGA NNVO sein diana late dl di jpl 0 


Lembar kelima dari pencetakan ini adalah hadith 
Ahmad dengan nomor 11.122. 


ANTV 2 agam | aima dam bima . 
AAA AN KAN EA AAA yr 
San la La Al Li Ig pa se MA DN JA LA US AJ TAN J3 DIAN Ja Je SPS 
Si ed ni lb Kpd ip ada Pende Hpe » SN Ioi 

@ ai 
ANT pp gam 
PE IIAL AWT Al Iga ga Peri d amjah HA Ola! Aprar Al ANT Tan nilon pe Jai 
Inka Hat Pray eny LTE pe dal Yao skuat pap pel nj Ox SA daya Ola 
v3 ih 
MENIA NNEOk Mon METAL KYT, KAA PTE ea tt Fe misal He 


Lembar kelima dari pencetakan ini adalah hadith 
Ahmad dengan nomor 11.466. 


88 


Pencarian dan Kamus 


WVY tega SI aan PAN sad asa 

AN Jend Jl DIN PAI Ae pe yr ya BE Ba jika Ga An Ba vena 
di dab Ai, BG Re ab AL Oa 3 Ji 6 KISI ya yaaa y3 
Sa SA lp da pl AP Tan PN Kau 
AMI Pp dim 

PEDIA TN AN Jay ae ya! daa ane 44 Ola P pl tali ANT Anam! Ketat pe jAi N 

Akal inti Perbelanjaan dah AM “al Pagal ayla tnrtu BeA adl yag Ola 

NVS led, 

W1E0, ANTYS Mes NETAL RV TAS, PIVO gadi an Jami dial a 


. Kamus Kata-kata dalam Hadith 


Menu kamus kata-kata dalam hadith pada dasarnya 
hampir sama dengan menu percarian berdasarkan kata/kata- 
kata dalam matan hadith. Bedanya, menu kamus ini 
menyediakan kata-kata dalam 123.666 kata, sedangkan 
menu pencarian berdasarkan kata/kata-kata mengharuskan 
untuk mengetik kata atau kata-kata yang akan dicari. 
Sedangkan cara untuk mencari hadith berdasarkan kamus 
kata-kata dalam hadith adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Susaoll bai Pa perna 
gam Slug pa 


2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
maka pilihlah kata yang akan digunakan dasar untuk 
mengakses hadith. Misalkan, akan dicari matan hadith 
yang ada kata , maka dipilih alphabet hija 'iyah 
berupa » lalu carilah kata tersebut. Setelah itu klik 
ikon MEA untuk menampilkan daftar hadith 
yang ada kata sebagaimana gambar berikut ini. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 89 


Jae 


3. Berikut ini adalah daftar hadith tersebut. Data ini 
memperlihatkan bahwa kata terdapat dalam 29 
tempat di al-Kutub al-Tisah. Dari data tersebut, 
kemudian dipilih hadith dari Muslim nomor hadith 49 
lalu diklik dua kali secara cepat untuk membuka. 


Below ga toto! dna 
4-3 Unpiall Stan sgala san 49 
Karan Oppa Sima sgala | saat | Ye 
AIA Oppa Stan gila saat NA 
KIT Ge Sama gal | seal 


KIT Ona Siuan sgala sapi | IT 
ar Oppa ata gila | sat | VE 
4431 Gea Stan gile | sapi | 19 
rr snptil awan | et | NI 


FYVI3 ka sia yeils sat WN 
rrar oles stana gila saat YA 2 
143 dodol | yoga | 19 Tx Patin | MA If 


aa LB 


4. Berikut ini adalah tampilan hadith yang dibuka. 


aa Ia 


90 


1. 


Pencarian dan Kamus 


WN Sus AE mal GAN Ka Cs 9 JAN ai ai Bagai SAS AI ih atap 3d SA 3 
| Peta SAN ta va Ga Ba kh AL pa Gb dp GE pa gt ar Da Se dam ad Ge YP 
i @iinina Tab ena ikan YP AAL 


Kamus Kata-kata yang Grarib dalam Hadith 


Menu kamus kata-kata yang orarib dalam hadith 
pada dasarnya sama dengan ikon dalam tayangan 
hadith, yang penjelasannya diberikan pada Bab V. 
Sedangkan cara untuk mencari hadith berdasarkan kamus 
kata-kata yang gharib dalam hadith adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana 
gambar berikut ini. 


moyladl Wlagpas Wligyas perlu | Log yang 


2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
maka pilihlah kata yang dianggap sulit pengertiannya 
yang akan digunakan dasar untuk mengakses hadith. 
Misalkan, akan dicari matan hadith yang ada kata $ 
maka dipilih alphabet hija'iyah berupa » lalu carilah 


kata tersebut. Data ini memperlihatkan hahwa 
makna adalah k 
Setelah itu klik ikon INA untuk menampilkan 
daftar hadith yang ada kata sebagaimana gambar 


berikut ini. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 91 


3. Berikut ini adalah daftar hadith tersebut. Data ini 
memperlihatkan bahwa kata terdapat dalam 2 
tempat di al-Kutub al-Tisah. Dari data tersebut, 
kemudian dipilih hadith yang akan dibuka dengan 
diklik dua kali secara cepat untuk membuka. 


Ping at Dag 


pal abg pg aga 


Bj IX Haa 
4. Berikut ini adalah tampilan hadith yang dibuka. Ketika 
ikon diklik dan dipilih kata , maka makna 
yang ada di kolom bawah juga sama. 


Pencarian dan Kamus 


—.— aa $ “ulas $' 
Lae 


Catatan Penting Keempat: 


Sub menu dan sub menu ini ternyata 
tidak dapat berjalan sempurna ketika software ini 
diaplikasikan di bawah Micrososft Windows 7. Oleh karena 
itu, kalau akan melacak potongan matan hadith atau makna 
matan hadith yang Grarib, maka dapat digunakan sub menu 
yang pembahasan telah dijelaskan pada Bab III 
ini di atas. 
Sedangkan tampilan Sub menu dan sub menu 
ketika diaplikasikan di bawah Micrososft 
Windows 7 adalah Me terlibat berikut ini. 


1 
T 
r 
t 
oa 
1 
v 
A 
$3 


ka 


dan 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 93 


J. Kamus Kata-kata yang Belum Jelas dalam Hadith 


Menu ini dirasa sangat bermanfaat karena ia 
memberikan penielasan kata mubham (yang belum jelas) 
seperti kata (dua orang yang datang). Kata ini 
menimbulkan pertanyaan siapa dua orang yang sedang 
datang tersebut. Menu ini memberikan penjelasan terhadap 
berbagai kata seperti di atas. Cara untuk mengakses menu 
ini adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 
berikut ini. 


poylaal Glapyas Ulipyan pnlts | Bag yoas 


2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
maka pilihlah kata yang menimbulkan pertanyaan 
maksudnya yang akan digunakan dasar untuk 


94 


Pencarian dan Kamus 


mengaks adith. Misalkan, akan dicari pengertian 
an kata seperti itu ada di hadith apa, m: 


dari La 
dipilih alphabet hija'iyah berupa s lalu carilah kata 


tersebut. Data ini erlihatkan bahwa yang 
| “Ibad ibn Basyr al- 


dimaksud dengan kata 
Ashhaliy atau “Ibad ibn Nuhaik al-Hantamiy al- 
Ansariy. Setelah itu klik ikon un 

menampilkan daftar hadith yang ada kata Ta 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Mey 5) 


Berikut ini adalah data jth tersebut. Data ini 
memperlihatkan bahwa La fc dalam 1 (satu) 
tempat di al-Kutub al-Tisah. Cara untuk membuka 
hadith tersebut adalah dengan mengklik dua kali secara 
cepat di tempat data hadith tersebut. Di samping itu, 
cara membuka hadith iuga dapat dilakukan dengan 
mengklik ikon CD sebagaimana 
gambar berikut ini. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 95 


Hal peak yag selena 


ni Mn an alan ana apa aa H 
Pa Ke aa dn Ki BA dl PN pp 3 pb AA Jaka 1 
Ki apa MA AI Wa ac do Ll ia ab Hei 3 


K. Pencetakan Hasil Pencarian 


Menu ini digunakan untuk mencetak daftar hasil 
pencarian. Oleh karena itu, menu ini akan non-aktif 
manakala tidak ada hasil pencarian. Sedangkan cara untuk 
mengaplikasikan proses pencetakan hasil pencarian adalah 
sebagai berikut. 


1. Ketika data hasil pencarian masih ditayangkan, lalu klik 


» sebagaimana gambar berikut 
ini. 


sal Olagpao Olipas palu | 
Sao BL aa 
Segan! Glaguga pas 


...aznall olga Belah 


2. Ketika sudah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 
dapat ditentukan pilihan pencetakan. Apabila ingin 
ditampilkan informasi tentang di mana saja hadith itu 
ditakhrij di Juar kitab yang akan dibuka, untuk kasus ini 
adalah Sahih Bukhari, maka beri contengan pada 


96 


Pencarian dan Kamus 


. Apabila ingin ditampilkan informasi tentang di 
mana saja hadith itu ditakhrij di dalam kitab yang akan 
dibuka, untuk kasus ini adalah Sahih Bukhari, maka 
beri contengan pada . Apabila diinginkan 
penielasan makna yang gharib ditampilkan, maka klik 

. Dan apabila di dalam hadith tersebut ada 
ayat dan diharapkan dijelaskan tentang nama surat dan 


nomor ayat tersebut, maka klik . Setelah 
proses pemilihan selesai, lalu klik maka proses 
pencetakan akan segera dimulai. 
gel al la dala Jia dala 
Soo pas TI B2 amal BJ ego adl 
dgaoll Jl yet 71 Bi Sa an 
NN Pa dala Jln deka— 
: BN 
E dikall gnolgng sela LSI 


Berikut ini adalah hasil etakan hadith Muslim 
nomor 526 yang ada kata ang berarti orang yang 
datang, yang menurut informasi software ini orang itu 
adalah “Ibad ibn Basyr al-Ashhaliy atau “Ibad ibn 
Nuhaik al-Hantamiy al-Ansariy. 


8T1: anne Dhan! podolyag deg lali — 1 IN mua “ama N 
HA eng at Pep GAN Ti 5 LA Un GI an 
AN Ja NU pia 3 Ada AN DLS pb AN La Ja ay ip Ja pa 1 ah yo Ni 
LA HN EN AE Hye 3 AS) ph SI s3 3 Sian da GA do Aje 
Bj PE ROG A3 PE PB daa EVA Gagak AN sat Ip Gi 
a SG ca ian Jen pakean 3 LAN 25 AGAN 
NN pakan 

TAM Ul Jan OLI —dii TE DI pgn Al tanjal LIP OLI Lodii FAO Dhan Ketgdl pe jai N 

BANK AYAT: LYVA, ENYA dilema! y0 al ma ji daan Dangal V0 Talk AA Pola Fl 

Iri Ayolullanah teh anal sai j Utah 

ida ilaadia 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 07 


Hasil cetakan di atas di samping dilengkapi dengan 
berbagai sumber tentang hadith itu juga dilengkapi arti 
dari kata yang berarti salat subuh. 


98 


Pencarian dan Kamus 


BAB IV 
PENJELASAN DAN LATIHAN 


A. Biodata Mukharrij 


Menu ini setidaknya menjelaskan tentang kesembilan 
mukharrij terkait dengan nama lengkap, nasab, kelahiran, 
masa studi, rihlah ilmiah, spesialisasi ilmu, guru-guru, 
murid-murid, performans, komentar ulama, dan wafat 
masing-masing mukharrij. Penjelasan ini sangat dibutuhkan 
karena dalam kritik sanad, peneliti hadith menjelaskan 
tentang biografi, guru, murid, dan al-jarh wa at-ta dil dari 
masing-masing rawi. Untuk melengkapi penjelasan 
tersebut, maka berbagai informasi tentang mukharrij 
seharusnya juga disajikan. Hal ini penting karena peneliti 
dapat memastikan bahwa seluruh orang yang menjadi mata 
rantai sampainya hadith kepada kita melalui buku-buku 
sumber primer hadith dapat dipertanggungjawabkan. 


Untuk mengakses data tentang katakteristik masing- 
masing mukharrij dapat diaplikasikan dengan cara berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut 


ini. 
Laal lag ya li 2 oa Song ya 


jam ya 
mela ala 


99 


100 Penjelasan dan Latihan 


2. Setelah keluar sebagaimana gambar berikut ini, pilihlah 
nama mukharrij yang akan diakses dan pilihlah 
penjelasan yang dibutuhkan tentang mukharrij tersebut. 


| Ajal | 


Ao ri Sip aing Una one 


PT Ana - 


SN aa Ipa naa aan aa sega 
Bas mall alah « seal dl ea al 


La) Se ag AAA 


ie Ai 
HI ae JS He SIN oi Inap pg 


PI katana. Ed | 


3. Bagi penulis yang ingin menulis tentang biografi 
kesembilan mukharrij, informasi yang terkandung 
dalam menu ini dirasa cukup sebagai referensi awal 
untuk mengeksplorasi biografi akademik masing- 
masing mukharrij lebih lanjut. 


B. Informasi tentang al-Kutub al-Tis ah 


Menu ini menjelaskan tentang al-Kutub al-Tis ah, 
baik terkait dengan cerita awal penyusunan masing-masing 
kitab tersebut, topik-topiknya, syarat-syarat hadith yang 
dapat dipilih, bab-babnya, kaitan antara hadith masing- 
masing kitab dengan lainnya, pengulangan matan hadith di 
tempat lain karena adanya sanad lain, pemotongan matan 
hadith, kritik ulama terhadap kriteria kualitas hadith, posisi 
masing-masing kitab, dan terakhir tentang sanad. Untuk 
mengakses data tersebut dapat diaplikasikan dengan cara 
berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar berikut 
ini. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 101 


all Gelaggas Olga | plan Bag yaaa 


2. Setelah keluar sebagaimana gambar berikut ini, pilihlah 
nama kitab yang akan diakses dan pilihlah penjelasan 
yang dibutuhkan tentang kitab tersebut. 


Sabu ryan ja Be ama SR ad 
LS yang agle all upko 
PEN aa poaa Buana 
Hb J3 soil away Gilua tacic Lugg CAS Raga 
anon abal al Ula lan WAN gd RN ae "3 Sl 
Entto pall pal @Slitily din uya gatau La Gas ya SS HST ay 
dah nm dil ang» C4 dna abily gol 3 

ala lagla bl Jas ia ono |yatin LS penat 
Ala ar ai 3 Kali ud US j3 5 ad J 1 sa 

(obtlka Juas Y Lal) Sang Lotare es 

Mba JS al elu ati Ia Par yha Yaris 
Alap Ga 1g La Gl ls SA Baar JSI abg 
calocutl Y) yoo poso JAS ob Cat Lp 2JUS ai 
"ep, Shang Ws Jas 


3. Bagi penulis yang ingin menulis tentang al-Kutub al- 
Tis ah, informasi yang terkandung dalam menu ini 
dirasa cukup sebagai referensi awal untuk 
mengeksplorasi karakteristik masing-masing kitab 
tersebut lebih lanjut. 


C. Informasi tentang Referensi yang Digunakan dalam 
Software Mausi'at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al- 
Tis ah 

Walaupun software ini dapat memudahkan untuk 
mencari dan meneliti kualitas hadith, akan tetapi software 
ini dirasa ada kekurangan, karena data dalam software ini 
tidak disertai dengan sumber referensinya. Oleh karena itu, 
penjelasan tentang kitab-kitab yang digunakan untuk 
menyusun software ini menjadi penting karena ia dapat 
digunakan sebagai pijakan awal manakala kita akan 
melacak referensi yang digunakan dalam menyusun 


102 Penjelasan dan Latihan 


software ini. Untuk mengakses data tersebut dapat 
diaplikasikan dengan cara berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 


maa Slagyas Wligyass | laa Bang ypas 


berikut ini. 


Ueiuaall 8 atas 
dna! ml 


2. Setelah keluar sebagaimana gambar berikut ini, pilihlah 
unsur yang dilacak referensi yang digunakan ketika 
menyusun unsur tersebebut. 


Yi 3 ii 


|) 
| oa) Seno! pala oat ad date Gal SL ESI pal 
as 
| SUS sara san dl 2 gd 
soal Siligl Stw 
Ogan Pisa GLS Ja 2 JL pal 
HA LI ia 


m 
Soo pala dya LSI pal 
pogekugil laga 152 Sana Slodl 2A pal yaml 

200 salig dum 

Boga! Sagnall f Sgabell dal: pa pal 

| BATIN ASI Eta 4 


| “AI LAI LS 
3. Berdasarkan data yang dijelaskan pada menu ini dapat 

diketahui bahwa jumlah kitab yang dijadikan sumber 

dalam menyusun tiap-tiap unsur adalah sebagai berikut. 


6 kitab 31 kitab 16 kitab 10 kitab 


10 kitab 3 kitab 86 kitab 15 kitab 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 103 


D. Ujian tentang Ilmu Mustalah al-Hadith 


Software ini juga menjelasan menu latihan atau ujian 
yang terkait dengan ilmu mustalah al-hadith, keutamaan 
sahabat dan para nabi, dan masalah-masalah fighiyah. 
Untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk digunakan 
menjawab masalah-masalah yang terkait dengan ilmu 
mustalah al-hadith, dapat dilakukan dengan menu 
yang dapat diaplikasikan sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 
berikut ini. 


-alx 
dalan laka salad Olagyas | liga pelan dog yee 


SN 3 Jala 
.ndagola II Lado 

2. Berikut ini adalah salah satu soal untuk disiplin ilmu 
mustalah al-hadith. Soal di bawah ini berarti, 
"bagaimana hukumnya mengamalkan hadith hasan?" 
Ada tiga pilihan jawaban untuk menjawab soal ini. 


Setelah dipilih jawaban yang dianggap benar, misalkan 
ta) jawaban yang paling bawah lalu klik ikon 


Olla Al yaol 2st — 
“bada Jas WI Jilat ya ag Jan gotung O 


mag dan af atalao sgm 0 
ALAN ga ag as ay 4 ag late ato ye mena O 


ln 


104 


Penjelasan dan Latihan 


3. Apabila keluar sebagaimana berikut ini, menandakan 


kalau jawaban yang diberikan henar. Untuk mengakses 
soal yang kedua, klik ikon Cool. 


Ap Seloroll Jala 


Lgooll mlbuon pls 


SIN G3 Jalu 


Pa die 


ala Al sal sal — 
Shania Jas Jalas pd og Ja sarang O 


ag Jend ji alay IAIN DO 


v ALS seen ag las 33 ag lan Han ya mana O 
- ai “ (3 sONA 24 PK 


4. Sebagai contoh jawaban soal yang kedua itu salah, 


maka akan keluar tanda sebagaimana gambar berikut 
ini. Tanda silang menandakan bahwa jawaban tersebut 
yang salah, sedangkan jawaban yang benar adalah yang 
diberi tanda centang/contreng. 


SIN y3 Jalu Akal Salooll Jala Oysoll albuo pie 


"ade 


Sule gan yel — 


"4 “any AS Ulu Alan Ina O 


bani atulay aan DO 


SALA pas ud 0 Jend ang O 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 105 


E. Ujian tentang Keutamaan Sahabat dan Para Nabi 


Ujian tentang keutamaan sahabat dan para nabi ini 
sangat berguna karena ia terkait dengan sirah al- 
Nabawiyyah dan hadith-hadith Rasulullah £$. Sedangkan 
cara untuk mengakses soal-soal tentang keutamaan sahabat 
dan para nabi adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana 
gambar berikut ini. 


-lelx 


Gaslus Ulylae poLaall Glagyan dala yaa palu bag yes 


Syaoll aluan pola 
Ala Bolon Jaad 


2. Cara untuk menjawab soal-soal tentang keutamaan 
sahabat dan para nabi ini berbeda dengan menjawab 
soal-soal tentang mustalah al-hadith. Cara untuk 
menjawab soal-soal tentang keutamaan sahabat dan 
para nabi ini dengan menghadapkan antara pernyataan 
yang ada di kolom sebelah kanan dengan jawaban yang 
ada di kolom sebelah kiri. Apabila pernyataan yang ada 
di sebelah kanan cocok (benar) dengan jawaban yang 
ada di sebelah kiri, maka akan berwarna hijau, 
sementara jawaban yang tidak cocok (salah) akan 
berwarna merah. Sedangkan cara untuk memindahkan 
jawaban yang ada di sebelah kiri dengan cara mengklik 
dan menahannya dan ditempatkan pada tempat yang 
dianggap benar. Sebagaimana dapat dilihat pada contoh 
jawaban soal berikut ini. 


106 Penjelasan dan Latihan 


Pn en 


(ha ana ap v3 Jai Jl Jan dai DO 

@blagas 03 Sob ap sni aga o2g Ul spare DI 
ulas up allaas SESI ank abg sel ad Leo y3 DI 
(ha ade pol D BN ala adi D 

SIN male Ui pos eka spare DI 
pal ale 2glo ep SU ag ago dl elsa sei DI 
al Sesi aya 2 el kal spa ani CI 

$ igo Gp ca ka al rona y0 02 


obat ea apa— 
sy ka aka ho | 


Dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa dari 12 
soal, terjawab secara benar sebanyak 8 sementara yang 
4 adalah salah. Mestinya berwarna merah untuk 
jawaban yang salah. Untuk mempermudah dalam buku, 
maka penulis beri tanda kotak. Untuk mensetahui 
jawaban yang benar dapat mengklik ikon 

(za Sedangkan untuk mengakses soal-soal 
berikutnya adalah mengklik ikon Kan 


F. Ujian tentang Masalah-masalah Fighiyah 


Software ini juga dapat digunakan untuk menguji 
kemampuan tentang masalah-masalah fighiyah. Sedangkan 
cara untuk mengakses soal-soal tentang masalah-masalah 
fighiyah adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 
berikut ini. 
-lalxi 
aslus Olla salad Glagyas telaga aras bag na 


Soal! milluan pls 
At el Jak 


sandagolo" R1 Ligion 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 107 


2. Cara untuk menjawab soal-soal tentang masalah- 
masalah figh sama dengan cara menjawab soal-soal 
tentang keutamaan sahabat dan para nabi, yaitu dengan 
menghadapkan antara pernyataan yang ada di kolom 
sebelah kanan dengan jawaban yang ada di kolom 
sebelah kiri. Apabila pernyataan yang ada di sebelah 
kanan cocok (benar) dengan jawaban yang ada di 
sebelah kiri, maka akan berwarna hijau, sementara yang 
tidak cocok (salah) akan berwarna merah. Sedangkan 
cara untuk memindahkan jawaban yang ada di sebelah 
kiri dengan cara mengklik dan menahannya dan 
ditempatkan pada tempat yang dianggap benar. 
Sebagaimana dapat dilihat pada contoh jawaban soal 
berikut ini. 

Ae 


asi sgoally pile alay Il mis geni mel 
del Anang poll F3 yaa! Jaf Ulin DI 

Al ai olon il D OS pe mall plat ole Bal pace 
dial Sandi mol gi lil Jai alis Dl 
BAD me Lagitag tlg Hal Laga IS maja ul ID 
daa SL nla analetall ai yua Jl all gag DI 
dala SW aka 2g JS tiba SL Loh tata DI 
dell LB sita ye yan dd Gali ya Salat DI 
dibal ui D Bal mall se at alis DI 
das LD IL Makita dede call ee 
Mean Sooko! gi Andika dac Dl 
digo 3D dyanllg modi j3 Begal Jt Uliso 


Me 


3. Setelah dijawab dengan cara mencocokkan antara 
kolom kanan dengan jawaban yang terdapat pada 
kolom kiri diketahui bahwa seluruh jawaban soal di 
bawah ini benar. 


108 Penjelasan dan Latihan 


Alges ly Gelora Jakss 


pegoaly pala log abis aa meal Dl 
Bnanlly mo yah cal Jt lisa 
IS ye HT ol pas ale dpat cac DI 
dlly mol gi pb Jaf Oli 
ee Laga ala s3 anal Lagiso YS masa ui 
JB Ina cengopoal ol yul tel yang MU 
SW asas aon JS al ale Unih ta 
LB ya Oya sial dala uya up Gol 
Boom ol ed 3 dl Sa | 
Io Jeli asal, as 
Hoek gi duda Gac 
Na Sel 3 goal Jt lie DI 


G. Latihan Menghafal Hadith 


Software ini juga dapat digunakan untuk latihan 
menghafal hadith. Sedangkan cara untuk mengakses soal- 
soal untuk menghafal hadith adalah sebagai berikut. 


1. Klik » sebagaimana gambar 
berikut ini. 


Ae P lk Jelas 


2. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, maka tersedia 
beberapa pilihan di antaranya tentang kitab hadith yang 
dijadikan sumber hafalan, orientasi hafalan, tingkat 
kesulitan hafalan, panjangnya hafalan, urut-urutan 
hafalan, dan model penulisan. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 109 


sda ca Lage 


asal 


Bln uga DO 


wulg 
IS ugag O 


das 0 


Sumber hafalan tersedia 9 (Sembilan) kitab hadith: 


1. 


Muhammad ibn Isma'1l Abu “Abdillah al-Bukhariy 
al-Ju fiy d. 194 H./w. 256 H.), al-Jami' al-Sahih 
al-Mukhtasar,, (Beirat: Dar Ibn Kathir al- 
Yamamah, 1407 H./1987 M), Edisi ke-3, 6 Juz, 
Ditahgig oleh Mustafa Dib al-Bigha. 


Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-OGushairiy 
al-Naisaburiy (I. 206 H./w. 261 H.), Sahih Muslim, 
(Beirit: Dar Ihya? al-Turath al- Arabiy, t.th.), 5 Juz, 
Ditahgig oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Bagiy. 


Muhammad ibn 'Isa Abu “Isa al-Tirmidhiy (I. 209 
H./w. 279 H.), al-Jami' al-Sahih Sunan al- 
Tirmidhiy, (Beirat: Dar Ihya? al-Turath al- Arabiy, 
t.th.), 5 Juz, Ditahgig oleh Ahmad Muhammad 
Shakir dkk. 


Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu as-Sijistaniy al-Azdiy 
(1. 202 H./w. 275 H.), Sunan Abu Dawud, (t.t.: Dar 
al-Fikr, t.th.), 4 Juz, Ditahgig oleh Muhammad 
Muhy al-Din Abd al-Hamigd, Juz III, hlm. 130. 


Muhammad ibn Yazid abu Abdillah al-Gazwiniy 
(. 207 H./w. 275 H.), Sunan ibn Majah (Beirit: 


110 


Penjelasan dan Latihan 


Dar al-Fikr, t.th.), 2 jilid, Ditahgig oleh Muhammad 
Fu'ad 'Abd al-Bagi. 

Ahmad ibn Hanbal abu 'Abdillah al-Shaibani (l. 
164 H./w. 241 H.), Musnad al-Imam Ahmad ibn 
Hanbal (Mesir: Muassasat al-Ourthubah, t.th.), 6 
Jilid. 

“Abdullah ibn 'Abd ar-Rahman abi Muhammad al- 
Darimi (I. 181 H./w. 255 H.), Sunan al-Darimiy 
(Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1408), Edisi 1, 2 
Jilid, Ditahgig oleh Muhammad Ahmad Zamaliy 
dan Khalid as-Sab' al Ilmiy. 


Ahmad ibn Shu'aib abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i 
d. 215 H./w. 303 H.), al-Mujtaba min al-Sunan 
(Halb:  Maktab  al-Matbu'at  al-Islamiyyah, 
1406/1986,), Edisi ke-2, 8 Jilid, Ditahgig oleh 'Abd 
al-Fattah abu al-Ghadah. 


Malik ibn Anas Abu “Abdillah al-Asbahiy (1. 93 
H./w. 179 H.), Muwatta' al-Imam Malik, (Mesir: 
Dar Ihya” al-Turath al- Arabiy, t.th.), 2 Juz, 
Ditahgig oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bagi. 


Sedangkan orientasi hafalan tersedia 4 (empat) macam: 


1. 


adalah orientasi hafalan hadith yang diambil 
dari masing-masing sumber kitab hadith yang 
sesuai untuk pendidikan anak-anak dan masyarakat 
umum, tidak diperuntukkan untuk spesialis hadith. 


adalah orientasi hafalan hadith yang diambil 
dari sumber kitab hadith dengan tidak menampilkan 
hadith maugiif, magtiif, dan hadith yang merupakan 
pengulangan hadith yang sudah ditayangkan 
sebelumnya karena kesamaan kata ataupun 
maknanya. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 111 


3. adalah orientasi hafalan hadith yang 
diambil dari sumber kitab hadith dengan tidak 
menyajikan  hadith lain yang merupakan 
pengulangan karena kesamaan kata ataupun 
maknanya. 


4. adalah orientasi hafalan hadith yang diambil 
keseluruhan hadith dari suatu sumber kitab hadith. 
Tayangan ini menggunakan versi penomoran 
targim al- alamiyah. 


Sedangkan tingkat kesulitan hafalan tersedia 3 (tiga) 


pilihan: 

1. adalah diperuntukkan bagi pemula. 

2: adalah diperuntukkan bagi pembelajar 
menengah. 

3. diperuntukkan bagi spesialis/ahli. 

Sedangkan panjangnya hafalan tersedia 2 (dua) pilihan: 

1. yaitu hafalan baik sanad maupun 
matannya. 

2. yaitu hafalan dari matannya saja. 


Sedangkan urut-urutan hafalan tersedia 2 (dua) pilihan: 


1. yaitu ketika akan berpindah kepada hafalan 
hadith berikutnya akan berurutan dari nomor kecil 
menuju kepada nomor yang lebih besar. 


2 3 yaitu ketika akan berpindah kepada hafalan 

adith berikutnya dimunculkan nomor secara acak, 
dalam arti yang muncul boleh jadi nomor yang 
hadith yang lebih kecil maupun hadith yang lebih 
besar. 


Sedangkan model penulisannya tersedia 2 (dua) pilihan: 


1. yaitu ditulis tanpa syakat/harakat. 


112 


Penjelasan dan Latihan 


2. yaitu ditulis dengan syakal/harakat. 


Sebagai contoh akan dihafalkan 2 (dua) hadith dari 
Sahih Muslim dengan nilihan , 5 


aa ea —A 
Cara untuk mengisi bagian-bagian yang kosong, 
sebagai proses menghafal hadith, adalah dengan 
mengetikkan lafal yang dibutuhkan pada kolom koson 
yang ada di bawah lalu klik ikon Ta 
Kalau jawabannya benar, maka akan secara otomatis 
masuk ke kolom tersebut dan berwarna biru, akan tetapi 
kalau salah, maka secara otomatis dibetulkan dan akan 
berwarna merah. Dari (5) lima jawaban yang tertera di 
bawah ini diketahui bahwa 4 (empat) jawaban berarti 
benar, sementara 1 (satu) adalah salah, karena vang 
kelima dijawab ternyata yang benar adalah 
Karena jawaban salah, maka secara otomatis dibetulkan 
dan berwarna merah, sebagaimana terlihat pada gambar 
di bawah ini. 


Tema apa aa mat 


Ka Ia — 
Setelah dijawab secara keseluruhan, maka secara 
otomatis akan ditampilkan hadith yang akan dijawab 
untuk kenerluan menshafal. Karena vans dipilih adalah 
pilihan : 5 : : 
maka yang keluar adalah hadith yang tertera berikut ini. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 113 


Kalau diperhatikan ternyata yang keluar adalah hadith 
no ke-10 dari Sahih Muslim. Ini berarti nomor 
hadithnya lebih besar dibandingkan dengan hadith yang 
tertera di atas. Hal ini karena yang dipilih adalah 


114 Penjelasan dan Latihan 


BAB V 
PENELITIAN KUALITAS HADITH 


A. Pendahuluan 


Hadith atau sunnah Nabi Muhammad #$ adalah 
sumber kedua ajaran Islam sesudah al-Gur'an. Keduanya 
menempati posisi sentral dalam ajaran Islam dan 
merupakan sumber tashri” yang saling kait mengkait serta 
tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya. 
Oleh karena itu, “Ajjaj al-Khatib berpendapat bahwa 
seseorang tidak mungkin dapat memahami ajaran Islam 
secara utuh dan para mujtahid tidak mungkin mampu 
melakukan istinbat al-ahkam kecuali dengan merujuk 
keduanya dan menjadikannya sebagai referensi utama. ' 


Berhubung hadith atau sunnah Nabi £$ menempati 
kedudukan yang sangat penting dalam syari'at Islam, maka 
tidak mengherankan jika umat Islam sangat memperhatikan 
otentisitas sumber kedua ini sehingga dapat dipertanggung- 
jawabkan kebenarannya sebagaimana mereka 
memperhatikan otentisitas kitab suci al-Yur'an. Menurut 
“Ajjaj al-Khatib, perhatian umat Islam terhadap otentisitas 
hadith atau sunnah Nabi £$ ini semakin meningkat ketika 
di tengah-tengah masyarakat Islam bermunculan hadith- 


IMuhammad “Ajjaj al-Khattb, Usil al-Hadith “Ulimuhu wa 
Mustolahuhu. (Beirit: Dar al-Fikr, 1989), hlm.35. 


115 


116 Penelitian Kualitas Hadith 


hadith palsu (maudli), baik yang dibuat untuk kepentingan 
politik,? mencintai amalan kebaikan tetapi tidak tahu 
agama,” menjilat penguasa," keperluan dongeng,” membela 
madhhab dan alirannya,? maupun untuk mengacaukan 


(“Ng IN: -- MN - Mk. TE aa 
ini menuru 110n Oarin adalah aca Abu ja ar Muhammad ibn 


“Umar ibn Misa al- Ugailiy, ad-Du afi" Fat Kabir, (Beirit: Dar al-Maktabah 
al Ilmiyah, 1984), Ditahagig oleh Abd al-Mu tiy Amin Oal ajiy, Juz III, hlm. 
249, baca juga Muhammad ibn “Aliy ibn Muhammad al-Shaukaniy, al- 
Ta al- ma ak al “Ahadith al-Maudi at, (Beirit: al-Maktabah al- 


2 | 0 Yahya al-Mu'allimiy, hlm. 373. 
san . Hadith kedua ini menurut Abu Hatim ar- 
4 adala Dar 1 a 1 ibn “Aliy ibn Hajar Abii al-Fadl al- 


“Asgalaniy al-Shafi'i, Haa al-Tahdhib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz IX, 
hlm. 371, baca juga al-Shaukaniy, al-Fawaid al-Majmi at, hlm. 347. 
3 


baca al-Shaukaniy, al-Fawiaid al-Majmii at, 
hlm. 942, dan Ahmad ibn “Aliy ibn Hajar Abu al-Fadl al- Asgalaniy al- 
Shafi'i, Lisan al-Mizan, (Beirit: Mu'assat al-Sa'lamiy 11'1-Ma'bi at, 1986), 
Juz Il, hlm. 441. 
3 


baca al-Shaukaniy, al-Fawiaid al-Majmi' at, 
hlm. 942, dan Ahmad ibn “Aliy ibn Hajar Abi al-Fadl al- Asgalaniy al- 
Shafi'i, Lisan al-Mizan, (Beirit: Mu'assat al-Sa'lamiy 11”1-Ma'bi at, 1986), 
Juz Il, hlm. 441. 


1 al-Shaukiniy, al-Fawaid al- 
Majmii at, hlm. 506. 
5 


baca “Abd ar-Rahman ibn “Aliy ibn Muhammad al- 
Ouraishiy Abi al-Farj, al-Oassas wa al-Mudhakkirin, (Beirit: al-Maktabah al- 
Islamiy, 1403), Juz I, hlm. 164. 
6 


baca “Abd ar-Rahman ibn 

Abi Bakr al-Suyitiy, at-Ta agguhat “Ala al-lMnudi at (Hind: al-Matha” al- 
“Alawiv 130D Inz TT him 30 

baca “Abd ar-Rahman ibn “Aliy 


Takhnj a-Hadith dengan Komputer 117 


ajaran-ajaran Islam oleh musuh-musuh Islam sesudah 
mereka gagal menghancurkan Islam lewat peperangan dan 
adu argumentasi.” 


Dalam rangka untuk menjaga otentisitas hadith, para 
sahabat sudah terbiasa meriwayatkan hadith semenjak Nabi 
Muhammad $ hidup. Mereka hadir dalam majelis 
pengajian Nabi 85 kemudian memberitahu apa yang 
mereka dengar dari Nabi #$ kepada para sahabat yang 
tidak dapat menghadiri pengajian tersebut. Sesudah Nabi 
25 wafat, para sahabat menyampaikan apa yang mereka 
dengar dan mereka lihat kepada para tabi'in, yang pada 
gilirannya para tabi'in juga menyampaikannya kepada 
generasi setelah mereka. 


Sejak Nabi £$ masih hidup, pemeliharaan terhadap 
hadith Nabi £$ dalam bentuk pencatatan pada umumnya 
lebih bersifat pribadi. Adapun pencatatan hadith Nabi £5 
secara resmi, menurut perkiraan al-Khatib dimulai pada 
masa Abdul Aziz ibn Marwan ibn Hakam (w. 85H),$ atau 
menurut mayoritas ulama hadith dimulai pada akhir abad 
pertama hijriah, yang diprakarsai oleh Muhammad ibn 
Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab al-Zuhri, 
yaitu salah seorang ulama yang terkenal di Hijaz dan Syria. 
Pencatatan tersebut sebagai wujud nyata dari perintah dan 
harapan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, yaitu Khalifah 


ibn Muhammad al-Ouraishiy Abii al-Farj, al-Maudi'at, (al-Madinah al- 
Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1386), Juz II, hlm. 49. 


- : 
., - ul - aminad P Tt 


na al-Kannaniy Abu al-Hasan, Tanzih al-Shart'ah al-Marfii ah 'an al- 
Akhbar al-Shant'ah al-Maudi ah, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1399), 
Juz I, hlm. 134, dan baca Muhammad ibn Abi Bakr Ayyib az-Zariy Abu 
“Abdillah, al-Sawa'ig al-Mursalat “Ala al-Jahmiyyat wa al-Mu ftalah, (Riyad: 
Dar al- Asimah, 1998), Ditahagig oleh ' Aliy ibn Muhammad ad-Dakhil, Edisi 
III, Juz III, hlm. 830. 


& Ajjaj al-Khattb, Hadits Nabi sebelum Dibukukan, hlm. 408-409. 


118 Penelitian Kualitas Hadith 


Bani Umayyah yang memerintah pada tahun 99-102 H.” 
Sesudah ibn Shihab al-Zuhri, bermuncullah di berbagai 
daerah ulama-ulama yang mencurahkan perhatian mereka 
di dalam pencatatan dan pengumpulan hadith."” Ciri-ciri 
kitab hadith pada masa itu adalah bercampurnya sabda- 
sabda Nabi Muhammad #$ dengan ucapan para sahabat 
dan fatwa para tabi'in."' 


Memasuki abad ketiga hijrah keadaan menuntut 
perhatian khusus, yang sangat berbeda dengan masa-masa 
sebelumnya baik terhadap mata rantai periwayatan ataupun 
terhadap para rawi itu sendiri. Pada abad ketiga hijrah ini, 
muncul ide kodifikasi hadith yang dipisahkan dari fatwa 
sahabat dan tabi'in. Metode penulisan ini disebut dengan 
musnad. Orang yang pertama kali menulis musnad adalah 
Abdul Malik ibn Abdir Rahman al-Zimari (w.200), 
kemudian Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Jarud al-Tayalisi 
(w. 204) dan diikuti oleh tabi'in yang lainnya." 


Pada masa tabi' al-tabi'in penulisan hadith semakin 
sempurna, yaitu dengan dihimpunnya hadith-hadith yang 
sudah dapat diklasifikasikan ke dalam hadith-hadith marfu”, 
maugif, magtii”', mursal dan terdapat pula hadith-hadith 
yang sahih, hasan, da'tf, dan lain-lain. Pada masa ini juga 
muncul kitab hadith sahih yang dikarang oleh enam ulama 
hadith, yaitu Imam al-Bukhari (w. 256 H), Imam Muslim 
(w. 261), Imam Abu Dawud (w. 275H), Imam al-Turmudhi 
(w. 279 H), Imam al-Nasa'i (303 H), dan Imam Ibn Majah 


“ Ajjaj al-Khattb, Hadits Nabi sebelum Dibukukan, hlm. 369. 
10 Ajjaj al-Khatib, Hadits Nabi sebelum Dibukukan, hlm. 377-379. 
He Ajjaj al-Khatib, Hadits Nabi sebelum Dibukukan, hlm. 377-379. 


2Akram Diya” al-Amri, Buhith ft al-Tarikh al-Sunnah al- 
Musharrafah (Baghdad, tt.) hlm. 234-236. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 119 


(w. 273 H). 


Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kitab-kitab 
hadith yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan 
dijadikan pegangan oleh umat Islam sebagai sumber ajaran 
Islam adalah kitab-kitab yang disusun oleh para 
penyusunnya lama setelah nabi £$ wafat. Dalam jarak 
waktu antara kewafatan Nabi #5 dan penulisan kitab-kitab 
hadith tersebut, terjadi berbagai hal yang dapat menjadikan 
riwayat hadith itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal 
dari Nabi #5. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah 
riwayat berbagai hadith yang terhimpun dalam kitab-kitab 
hadith tersebut dapat dijadikan sebagi hujjah atau tidak, 
terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian. Kegiatan 
penelitian itu tidak hanya ditujukan kepada apa yang 
menjadi materi berita dalam hadith itu saja, yang biasa 
dikenal dengan matan hadith, tetapi juga kepada berbagai 
hal yang berubungan dengan periwayatannya, dalam hal ini 
sanadnya. Jadi, untuk mengetahui apakah suatu hadith dapat 
dipertanggunjawabkan orisinalitasnya berasal dari Nabi £5 
diperlukan penilitian matan dan sanad hadith yang 
bersangkutan. Makanya wajar kalau dalam diskursus ilmu 
hadith, persoalan pokok yang banyak menarik perhatian 
pada ilmuan hadith adalah menyangkut penilaian legalitas 
hadith sebagai benar diatributkan kepada Nabi Muhammad 
25. Apabila hadith yang terdapat dalam kitab-kitab hadith 
saja perlu diteliti apalagi hadith yang berkembang di 
masyarakat baik secara lisan atau tulisan. 

Objek kajian ini begitu menarik karena penilaian 
keabsahan terhadap hadith-hadith tidak hanya berdampak 


pada keabsahan penjustifikasiannya terhadap argumen- 
argumen keilmuan dan ke-'amal-an tertentu tetapi juga 


BT,M. Hasbi Al-Shiddiegy, Sejarah Perkembangan Hadits (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1973) hlm. 74. 


120 Penelitian Kualitas Hadith 


mempunyai konsekwensi yang cukup penting terhadap 
sikap keberagamaan kaum Muslim." 


Dalam rangka menjaga otentisitas hadith, ada 
berbagai aturan yang harus dipatuhi untuk mengutip hadith 
untuk keperluan penulisan ilmiah. UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta menetapkan kutipan hadith harus ditulis dengan 
huruf Arab, dilengkapi dengan sanad dan rowinya. Di 
samping, M. Syuhudi Ismail dan Ali Anwar menambahkan 
pengutipan hadith harus mencatumkan referensi primer, 
yaitu kitab hadith yang ditulis oleh mukharrij, seperti Sahih 
al-Bukhari atau minimal kitab kumpulan kutipan hadith, 
seperti Riyad al-Salihin." 


Kajian yang sangat penting ini ternyata selama ini 
banyak kendala karena sangat luas dan beragamnya sistem 
penyusunan kitab hadith mengakibatkan betapa sulitnya 
mencari sebuah hadith tertentu dari kitab-kitab itu. 
Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada Bab I bahwa 
Ahmad Muhammad Shakir sudah bergaul dengan ilmu dan 
kitab-kitab hadith selama 25 tahun. Namun, dia masih 
mengalami kesulitan untuk menemukan beberapa hadith 
pada tempatnya. Oleh karena itu penelitian kualitas hadith 
dengan memanfaatkan komputer dirasa penting untuk 
memberi jalan keluar. 


B. Definisi Takhrij al-Hadith 


Pengertian takhrij al-hadits telah mengalami tahap- 
tahap perkembangan sebagai berikut: 


MContoh yang paling jelas adalah divergensi sikap keberagamaan 
yang cukup mencolok antara kelompok Sunni dan Shi'i sebagai implikasi dari 
penjustifikasian hadith-hadith yang dijadikan landasan-landasan argumen 
mereka. 


'3M. Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadits (Jakarta: Bulan 


Bintang, 1999, hlm. 14-15, Ali Anwar, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah 
(Kediri: IAIT Press, 2009), hlm. 62. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 


Pada tahap pertama takhrij berarti penyebutan 
hadith-hadith dengan sanadnya masing-masing. 
Terkadang pengarang menitik beratkan pada 
masalah sanad atau terkadang pada masalah matan. 


Pada tahap kedua istilah takhrij berkembang 
menjadi penyebutan hadith-hadith dengan sanadnya 
yang berbeda dengan sanad-sanad yang ada pada 
kitab hadith sebelumnya. Umumnya penyebutan 
sanad-sanad dalam kitab kedua ini ditujukan untuk 
meratifikasi sanad-sanad yang ada pada kitab 
pertama. 


Pada tahap ketiga, di mana hadith-hadith telah 
dikoleksi dalam kitab-kitab hadith istilah takhrij 
bermakna perujukan riwayat-riwayat hadith kepada 
kitab-kitab yang ada berikut penjelasan mengenai 
status hadith-hadith tersebut.' 


121 


C. Teknik Analisis Kualitas Hadith 


Jumhir al-'ulama', berdasarkan hasil penelitian M. 
Syuhudi Ismail, berpendapat bahwa syarat dan indikator 
kesahihan sanad hadith adalah sebagai berikut: 


NO SYARAT INDIKATOR 
Ol Sanadnya 1. Muttasil (mausil) 
bersambung 2. Marfu' 
02 | Rawinya bersifat | 1. Beragama Islam 
'adil 2.  Mukallaf 
3. Melaksanakan ketentuan 
agama Islam 
4. Memelihara muri ah 


'6Abu Muhammad “Abd al-Hadiy ibn Abd al-Gadir ibn Abd al-Hadiy, 
Metode Takhrij Hadits Terjemahan S. Agil Husin al-Munawwar dan Ahmad 
Rifgi Muchtar dari Turug Takhrtj Hadith Rasulillah #5, (Semarang: Dina 
Utama, 1994), hlm. 3-4. 


122 


Penelitian Kualitas Hadith 


03 | Rawinya dabit 1. Hafal dengan baik hadith yang 
diriwayatkannya 
2. Mampu dengan baik 
menyampaikan hadith yang 
dihafalnya kepada orang lain 
tanpa kesalahan. 
04 | Terhindar dari | Riwayat seorang Rawi yang thigah 
Shudhudh tidak bertentangan dengan riwayat 
para rawi yang thigah lainnya. 
05 | Terhindar dari | Tidak terjadi: 
“illat 1. Rawi yang tidak thigah 
dikatakan thigah 
2.  Sanad terputus dinilai 
bersambung. 2 


Berangkat dari pendapat Jumhur al- Ulama' di atas, 
M. Syuhudi Ismail berkesimpulan bahwa syarat dan 
indikator kesahihan sanad hadith adalah sebagai berikut: 


NO SYARAT INDIKATOR 
Ol Sanadnya 1. Muttasil (mausil) 
bersambung 2. Marfi' 
3. Mahfuz 
4. Bukan Mu'all 
02 | Rawinya bersifat | 1. Beragama Islam 
'adil 2.  Mukallaf 
3. Melaksanakan ketentuan 
agama Islam 
4. Memelihara murii ah 
03 | Rawinya dabit 1. Hafal dengan baik hadith yang 
diriwayatkannya 
2. Mampu dengan baik 
menyampaikan hadith yang 


YM. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis 
dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 
1995), hlm. 151. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 123 


dihafalnya kepada orang lain 
tanpa kesalahan. 

3. Terhindar dari Shudhudh. 

4. Terhindar dari Tlat."' 


Dalam rangka menentukan ketersambungan sanad 
dapat digunakan data biografi perawi, baik terkait tempat 
dan tahun kelahiran dan wafat, domisili dan perjalannya, 
guru-guru dan murid-murid perawi dan sighat al-tahammul 
wa al-ada' yang digunakan. Untuk menentukan martabat 
hafalan dan keadilan perawi dapat digunakan data pendapat 
kritikus terhadap perawi yang sering disebut dengan al-jarh 
wa al-ta dil. 


Software Mausi'at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al- 
Tis ah menggunakan klasifikasi perawi yang diajukan oleh 
Ibn Hajar al- Asgalani (773-852) yang membagi perawi ke 
dalam 12 (dua belas) tingkatan: 


PERINGKAT PERTAMA 


Paling terpercaya 


Paling kuat hafalan dan keadilannya 


Melebihi orang yang thigah 


Baginya puncak kekuatan hafalan dan keadilan E 


Tidak ada yang lebih kuat hafalan dan 
keadilannya dibanding dia 


PERINGKAT KEDUA 


Terpercaya lagi terpercaya 


Teguh lagi teguh 


Orang yang dapat dijadikan hujjah lagi dapat 
dijadikan hujjah 


3M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Sanad Hadis, hlm. 151. 


124 


Penelitian Kualitas Hadith 


Teguh lagi terpercaya 


Hafiz lagi dapat dijadikan hujjah 


Terpercaya lagi memegang amanah 


N 
R3 


Teguh lagi dapat dijadikan hujjah 


isa ai 
no 


PERINGKAT KETIGA 
Terpercaya 3 
Teguh n 
Dapat dijadikan hujjah LI 
Hafiz E 
Teguh hafalannya LI 
PERINGKAT KEEMPAT 
Sangat jujur Ra 


Dapat memegang amanah 


no 
N 


ka 


Tidak ada cacat 


Aan 


Pilihan 


PERINGKAT KELIMA 


Sesuai hadithnya 


Orang yang dapat dianggap benar 


- 
S Es 
| 


Baik hadithnya 


Hi 
si 


Indah hadithnya 


Ha 
ai 


Orang yang hadithnya dekat kualitasnya dengan 
rawi yang thigah 


" 


Pertengahan lagi shaikh 


Pertengahan 


NN 


&N 


Shaikh 


Meragukan 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 125 


Orang yang jujur tetapi juga banyak meragukan 


Jujur tetapi juga sering salah 


Jujur tetapi buruk hafalannya 


Jelek hafalannya 


Jurur tetapi berubah akal pada akhir umurnya 


Dituduh bid'ah 


PERINGKAT KEENAM 


Orang yang jujur, insya Allah 


Orang yang sedikit kesalehannya 


HAN 
jon 


Saya berharap dia orang yang dapat diterima 


- 


Yang diterima (hadithnya) 
PERINGKAT KETUJUH 


Lunak/lemah 


Tidak kuat 


2 
#EX 


Ahli hadith melemahkan hadithnya 


Lemah 


Ada kelemahan pada hadithnya 


x 3 NG 
kan 0 
| 
PN ag 


Buruk hafalannya 


Orang yang diperdebatkan 


ai 
£. 
ki 


Ada perdebatan dalam hadithnya 


Terkadang diingkari dan terkadang diakui, yakni 
pada suatu saat membawa hadith munkar dan 
pada saat yang lain membawa hadith ma rif 


5 
(aa 


126 Penelitian Kualitas Hadith 


Baginya masih ada perselisihan 


Dia diperselisihkan 


Dia tidak dapat dijadikan hujjah 


Dia tidak kukuh 


Dia tidak dapat dijadikan pegangan 


Dia tidak ada artinya 


Dia tida diridai 


Dia tidak sama dengan orang yang kuat itu 


Ulama melemahkannya 


Bag 
Mak - 
3 5 
mai Aru 


Ulama memperbincangkan 


Saya tidak ketahui keburukannya 


je 


An 


Saya berharap dia tidak ada keburukannya 


PERINGKAT KEDELAPAN 


Lemah 


Ulama melemahkannya 


Orang yang munkar hadithnya 


” 
Ba 


Orang yang kacau hadithnya 


Hadithnya kacau 


&x 
Hand 
1 
Ia 


Orang yang tidak dikenal identitatsnya 


PERINGKAT KESEMBILAN 
Lemah sekali t 
Tidak ada artinya apa-apa 2 
Orang yang dicampakkan 


Orang yang dicampakkan hadithnya 


Orang yang ditolak 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 


Orang yang ditolak hadithnya 


Orang yang ditolak hadithnya 


2 
us 
& 

Ne 
SI 


Orang yang tidak dipandang apa-apa 


PERINGKAT KESEPULUH 


Diduga berbohong 


: 


Diduga memalsukan hadith 


s 
Ha 


Hadithnya ditinggalkan 


Ba 
"G3 


Tidak diperhatikan/diacuhkan 


Orang yang binasa 


Orang yang gugur 


Orang yang diambil 1 tibar darinya 


va 


sn 


N 
« 


Hadithnya tidak dijadikan i tibar 


FS 
Fs he 


Ulama mendiamkannya 


- 


Orang yang ditinggalkan 


Kn 
10 
N 


Ulama meninggalkannya 


mi 


Tidak thigah 2 | 

Tidak thigah k 1 

Tidak dapat dipercaya HH p 
PERINGKAT KESEBELAS 

Banyak bohong 


Banyak menipu/merusak 


Banyak membuat hadith palsu 


PERINGKAT KEDUA BELAS 


Paling bohong 


Paling banyak membuat hadith palsu 


Sumber kebohongan 


AN Tag 


128 


Penelitian Kualitas Hadith 


Tonggak kebohongan 


Baginya puncak pembuatan hadith palsu 


Sedan sighat al-iarh wa 
ketika menu » » 


berikut. 


dulouall 

bala gt gi ts das 

Jas ri "yiata si Pu 

ag pl gi Gg ana 

pt al biso Ant Ha” X0 
2gma gl Jloll Jgpro 
daud 


pera gi ga 
bila gi ygaly gi Ig yito 
AL ae 

as 


al-ta'dil yang tertera 
adalah sebagai 


MN Ng 


DN 
B3 1 
BY 
BIA 
ai 
Ii: 
ma ii 
aa ir 


Apabila ada hadith yang sanadnya bersambung, 
terhindar dari shadh dan “illat, dan seluruh perawi masuk 


peringkat I, II, ataupun III, 


maka 


status hadithnya 


berkualitas sahih, tetapi, apabila salah satu perawi atau 
lebih masuk peringkat IV atau V menjadikan status hadith 


itu berkualitas hasan li dhatihi."” 


Sanad hadith yang 


berkualitas hasan li dhatihi ini manakala dikuatkan oleh 
sanad lain dengan matan yang semakna maka kualitas 
hadith dapat naik menjadi sahih li ghoirihi. Akan tetapi 
apabila salah satu atau lebih dari perawi itu masuk 
peringkat VI sampai dengan XII menjadi hadith itu da'if. 


Muhammad Mustafa “Azami, Metodologi Kritik Hadis Terjemahan 
A. Yamin dari Studies in Hadith Methodology and Literature (Bandung: 


Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 102-103. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 129 


Walaupun ketujuh peringkat akhir ini menjadikan hadith 
da'1f, tetapi bagi perawi yang berperingkat VI sampai 
dengan VIII, manakala hadithnya didukung oleh sanad lain 
yang matan hadithnya sama atau semakna yang mempunyai 
derajat sama atau lebih tinggi, maka mengakibatkan hadith 
dengan sanad pertama yang semula berperingkat da'f itu 
dapat naik menjadi berperingkat hasan li ghoirihi. Tetapi 
untuk peringkat IX sampai dengan XII, hadithnya tidak 
dapat didukung dan mendukung hadith lain. ” 


Terkadang, kritikus perawi berbeda pendapat, bahkan 
bertentangan. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini 
setidaknya ada tiga teori: 


1. Ta dil lebih didahulukan daripada yang jarh. 
2. Jarh harus didahulukan daripada ta'dil 


3. Jarh harus didahulukan daripada ta'dil dengan catatan 
ulama yang menjarh telah dikenal mengetahui perawi 
yang dijarh, dan celaan yang dikemukakan harus 
didasarkan pada argumen yang kuat, yakni dijelaskan 
sebab-sebab — yang menjadikan  perawi yang 
bersangkutan tercela kualitasnya. Apabila pemberian 
Jarh tidak didasarkan pada argumen, maka perlu diteliti 
keadaan masing-masing pengkritik, apakah termasuk 
yang tashadud, tawasut, ataukah yang tasahul.” 
Apabila ada pertentangan antara yang tashadud dengan 
tawasuf atau antara tawasut dengan yang tasahul atau 


20 Muhammad Mustafa “Azami, Metodologi Kritik Hadis, hlm. 103- 
106. 


21Kritikus perawi yang bersifat tasyadud misalkan Yahya ibn Ma'Tn, 
Abi Hatim al-Razi, dan Jawzujani, sementara yang tawasut misalkan “Amir 
al-Sha bi dan Muhammad ibn Sirin, sementara yang tasihul seperti Abii 'Isa 
al-Tirmidhi, al-Hakim al-Naisaburi, Ibn Hibban al-Busti, dan al-Baihagi. 
Informasi lebih lanjut baca Abii “Abdillah Muhammad ibn Ahmad al- 
Dhahabi, Dhikr Man Yu 'tamad Oawluhu ft al-Jarh wa al-Ta dil (Kairo: 
Maktabat al-Matbu 'at al-Islamiyyah, 1980), hlm. 159. 


Penelitian Kualitas Hadith 


antara ketiganya, maka yang dimenangkan adalah yang 
tawasut. si 


Penulis dalam hal ini lebih memilih teori yang ketiga 
dibanding teori yang pertama maupun kedua. 


Sementara untuk meneliti keterhindaran hadith dari 
shadh penulis menggunakan pendapat al-Shafri bahwa 
suatu hadith tidak mengandung shudhiidh bila hadith itu 
hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang thigah, 
sedang  periwayat yang  thigah lainnya tidak 
meriwayatkannya. Suatu hadith mengandung shudhiidh 
manakala hadith yang diriwayatkan oleh seorang periwayat 
yang thigah bertentangan dengan hadith semakna yang 
diriwayatkan oleh banyak periwayat yang thigah.? Cara 
untuk meneliti ini dengan membandingkan seluruh sanad 
dari suatu hadith dan diteliti seluruh kualitas perawinya. 


Sementara “illat adalah sebab tersembunyi yang 
merusakkan kualitas hadith. Keberadaannya menyebabkan 
hadith yang kelihatannya berkualitas sahih menjadi tidak 
sahih.” Cara untuk meneliti ini juga dengan 
membandingkan seluruh sanad dari suatu hadith dan juga 
diteliti seluruh kualitas perawinya. 


Dalam rangka memperjelas berbagai teori di atas, 
maka berikut ini akan diaplikasikan dengan menggunakan 
software Mausii at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis'ah 
ini. 


2. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Sanad Hadis, hlm. 205-207. 
31. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Sanad Hadis, hlm. 139. 
231. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Sanad Hadis, hlm. 147. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 131 


D. Penelitian Kualitas Hadith dengan Komputer 


Sebagai contoh akan diteliti kualitas hadith, yang 
merupakan hasil pencarian yang dijelaskan pada Bab III 
halaman 67-72, yang tertera di bawah ini. 


PA AN Ya slah ad Koba Laga gigpa :| 
Ala DPP agan KAI Rp ia Bra Peter YP MIN pi beb se Ya ye Tb Uh UT pem yh Da GUA 5 YA 
Ia Jam AN Wi Kah pl ln Maa ba Br pki Ca lp el it pd kala WI Da 


: Pee SN LA pam al Senat ya hh Alap Anita Met BELA : | 


Wawes Go denee ed 


(ajaaa ata 


Bag ar 


Tampilan di atas memperlihatkan bahwa hadith di 
atas bersumber dari Sahih Muslim, tertera pada Kitab al- 
Iman, Bab Bayan Kaun al-Nahy "An al-Munkar min al- 
Iman, dengan nomor hadith 49 menurut versi penomoran 
Muhammad Fu'ad “Abd al-Bagiy. 


Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa syarat 
kesahihan hadith adalah tersambungnya sanad, keadilan 
dan kedabitan rawi. Dalam rangka mengakses data tersebut, 
maka klik ikon . Ketika ikon tersebut diklik, maka 
akan tamnil heberapa ikon di bagian bawah: (biografi 
perawi), (guru-guru perawi), (murid-murid 
perawi), (kualitas nerawi menurut Ibn Hajar al- 
'Asgalani), dan (kualitas perawi menurut para 
kritikus), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. 


132 


Penelitian Kualitas Hadith 


Po atapong Amsasan Gg 


1 id UN Ai 1 Mak Ui AN PEN ANAAE EPA AANG ATONA $ 
6 Da ah Lan Jp YA MAAN Jha aa JD aa Ana Yap ya pad Ai 
1 Ga pi br oa feagj Al Jp em LT ya al dub atuh 

An GA ya ih AN aa Ka al Wi ah 13 Ka 3 pl Bar plan Sak 33 Hd tai Up sk 


I Penee GAN GA pn ap Da Kh Apk da age PA TR ga yah UI ge La 
2 na Jan YP) 


Love) 
kat) 
pss | 
Labs | 
| come | 
La | 
ra 
Load 
bat | 
ZA 


ae Be 


Dari gambar di atas terlihat nama-nama rawi, di mana 1 
(satu) nama berwarna merah sedangkan lainnva berwarna 
biru. Apabila diklik 5 ' ' , dan 2 
maka yang dimaksud adalah penjelasan bagi rawi yang 
berwarna merah itu. 


Hand 


Sebagai contoh diklik ikon sebagaimana di atas, maka 
yang keluar adalah kelengkapan informasi tentang biografi 
Abu Bakr ibn Abi Shaibah. 


Obbte 1gp pn pal Bath gal Loe Dana Lp allane : pai PA 


al: sa (US 53 JUS 1 Hb 
GG ad aan 


daa FPS 5 ai sasa 1 


Data di atas memperlihatkan bahwa yang dimaksud dengan 
Abu Bakr ibn Abi Shaibah adalah “Abdullah ibn 
Muhammad ibn Abi Shaibah Ibrahim ibn “Uthman. Dia 
termasuk generasi Tabi at-Tabi In besar. Nasabnya adalah 
al- Abasiy. Nama panggilannya adalah Abu Bakr. Dia 
bertempat tinggal di Kiifah dan wafat tahun 235 H. 


Asa 
Ketika diklik ikon sebagaimana di atas, maka yang 


akan keluar adalah nama-nama guru dari Abii Bakr ibn Abi 
Shaibah. 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 133 


2g) og Jom up sae 
allaga gai umi Log alan Log ig Lap Alas Lg San 


Setelah diklik pada nama guru yang paling atas dan 
dihitung ke bawah didapatkan data bahwa jumlah guru Abu 
Bakr ibn Abi Shaibah adalah 123 orang. Dalam kasus 
jumlah yang sedemikian banyak, maka tidak perlu 
keseluruhan nama guru dipaparkan. Sebagai perwakilan 
dirasa cukup hanya menampilan 5 orang guru dengan 
catatan salah satu dari lima itu harus ada nama guru yang 
tertera dalam sanad manakala sanadnya muttasil. 


Untuk mengetahui siapa sgja murid Abu Bakr ibn Abr 
Shaibah, maka kliklah ikon sebagaimana di atas. 


Ia 


Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah murid Abu 
Bakr ibn Abt Shaibah yang terdapat dalam software 
Mausii at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis ah hanyalah 
satu, yaitu Ahmad ibn “Ali ibn Sa'id yang biasa dipanggil 
Abu Bakr. 


ad, 
Ikon akan menyajikan pendapat Ibn Hajar al- Asgalaniy 
tentang kualitas rawit yang dijelaskan dalam buku Tahdhib 


al-Tahdhib yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr pada tahun 
1984. 


Menurut Ibn Haiar bahwa Abu Bakr ibn Abi Shaibah masuk 
peringkat (peringkat II). 


134 Penelitian Kualitas Hadith 


Ikon akan menyajikan pendapat para kritikus 
tentang kualitas rawi. 


Data di atas memperlihatkan bahwa Abu Bakr ibn Abr 
Shaibah menurut Ahmad ibn Hanbal: Sadiug, menurut 
Yahya ibn Ma'Tn: Sadiig, menurut Abu Hatim ar-Razi: 
Thigah, menurut Ibn Kharrash: Thigah, menurut al- Ijliy: 
Thigah Hafiz li al-Hadith, menurut Abi Zur ah ar-Razi: Ma 
raitu ahfaz minhu. 

Sejak dari menu — sampai dengan di 
atas senantiasa ada ikon dan ikon KI di sebelah 
kirinya. Ikon lele) mempunyai fungsi untuk pindah dari 
satu rawi ke rawi sebelum atau sesudahnya. Sedangkan ikon 
aa digunakan ketika akan kembali ke menu 

Sedangkan ikon g9| digunakan untuk menutup 
tampilan hadith untuk kembali kepada menu sebelumnya. 

| put Asas GD ip 


An PT pada 1 Ma Wi JI 1 Bg HAL bah TA Wi AA 3 yan 10 $ PUIAN 
Ph Dn lak an Ju Ye alih DA LAN J3 al pi Keulu ai J J Go Sya Ligue yi oto Perta 
Ala ata AV ta Iya da Pevebe pe IN Jp bh ai Ya ah UU pom ye Pk AP 1 $ 
AN Ap Weh JA Ui Ragi yA 1 Ka yo gd ar gi Ta ES mol en pa 3 se YA 
| Pad Disana NA Akh pam aa gagah Bai Ba se LP 


Gambar di atas memperlihatkan bahwa di bawah 
menu terdapat menu . Menu ini digunakan 
menganalisis keberadaan hadith. Anabila menu ini diklik 
ketika hadith 


, maka diketahui bahwa 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 135 


hadith tersebut adalah hadith sharif yang langsung 
disandarkan kepada Rasulullah #5. 


ulu oat Auspunm (2 (gp 
Lane | 

BA ang ea MAN KA Ui ak G3 ah il AA Ga an brg ye DL ai Ra Ula R3 aa al Bara 
Bj AMA La YAN JII Jar Ap WNA LAN J3 dip Taha Ti 2 Sat JK cal Swa Uk ka ya do 
ai Ah BA IN eh ia na pena Ap IN Je Ga mi La ah AU pem gal Ya NU La 
sal ee yee Li Lil Kala pl Ui Ma 3 Ka ya pl ar ola Uap 2105p aah lah al pd slah 


Lataat | 


ti 
Pep LI ar Sa Uya AN AA Up da Ga ge Ge pl eta Te 3 GIA aa ad ia atasi | 
@ Uptoj kendi Ungter Jar Fonateds 


Lea | 


ri 
ra 
Laka) 
Lowagu | 


Listas | 


“pr 5 


Menu , sebagaimana terlihat di atas, 
menjelaskan tentang topik hadith yang sedang ditampilkan. 
Sebagai contoh hadith yang sedang dibahas ini dimasukkan 
dalam 11 (sebelas) tonik. Di antaranva dimasukkan dalam 
topik (bertambah dan 
berkurangnya iman: Iman), sebagaimana terlihat dalam 
gambar di atas. 


alarg st plutapaam ja (p 
B2 pk aa Lai Ka Ul pn Li lan Ui ska Aya be Pa 1 Dika bi Ram 3 Ur Ta dl ig pi yel Par 
Bj AD Jin HARI YAAA JI 3 Ia ly Aam SD na pe Ke ah Dn JS JO Se al Samar Lb Ala ya ajib 
IP in pb Up ma WA SA al ra Jaka plrekeaPP 2 Je) en se Un yeah Ja ba Um ya Ji Hi La 
Pel Let op Uh ajah la kei ye Ui 2 YA Ge ba ae sel Bar gilagg! Snap WI y toh pmbat ja  dilelah 9 
IG Anne SA Uh aa ey GI ja Ra RI da Uh Dk Uh gel Gp ed pa 3 GIA ta yel Upah 
( 


OUhenay Kab Ganar Jay 


Sedangkan menu , sebagaimana terlihat di atas, 
digunakan untuk melacak hadith yang selafaz atau semakna 
dari kitab yang sama. Misalkan, hadith yang sedang dibahas 
diambil dari Sahih Muslim, maka ketika menu diklik 
berarti akan dicari hadith yang selafaz atau semakna dari 
Sahih Muslim juga. Untuk kasus hadith yang sedang 
dibahas ternyata tidak diketemukan di tempat lain, sehingga 


136 


Penelitian Kualitas Hadith 


data yang keluar adalah sebagaimana 
terlihat di atas. 


dagu Alus panam (9g 


SPREI NN BATIN MEN TELAN SNN E DAY EN PPAT 3) 


1 Ap Dl ak YNA JL J3 ph HA LAN bd Fl ara JO Ki bnar Lang an ya da :| 
Pin sa Hendi dak Pena SN Jp pi ah LA Uh Us ge Jul NA 4 
Ka AA op Jnai P ab Ula Kegka ye Lela 4 Lp Ka ot ya bar pkai Camp 253 lha elang ap mekah 


NG Ae SN Li pe ot HP AN Ge dm Li pk gi ap Up Gak dea ii MI Ka 
k 0 LL Ta ena dian HI 


.. majrgnd po " Deli : 


Menu , sebagaimana terlihat di atas, digunakan 


untuk melacak hadith yang selafaz atau semakna dari 8 
(delapan) kitab hadith lainnya. Misalkan, hadith yang 
sedang dihahas diambil dari Sahih Muslim, maka ketika 
menu diklik berarti akan dicari hadith yang selafaz 
atau semakna dari selain Sahih Muslim. Jadi, akan dicari 
hadith yang selafaz atau semakna dari: 


1. 


Muhammad ibn Isma'1l Abu "Abdillah al-Bukhariy al- 
Ju fiy Jd. 194 H./w. 256 H.), al-Jami" al-Sahih al- 
Mukhtasar,, (Beirit: Dar Ibn Kathir al-Yamamah, 1407 
H./1987 M), Edisi ke-3, 6 Juz, Ditahgig oleh Mustafa 
Dib al-Bigha. 


Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa at-Tirmidhiy (I. 209 
H./w. 279 H.), al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidhiy, 
(Beirut: Dar Ihya? al-Turath al- Arabiy, t.th.), 5 Juz, 
Ditahgig oleh Ahmad Muhammad Shakir dkk. 


Sulaiman ibn al-Ash'ath Abu as-Sijistaniy al-Azdiy (1. 
202 H./w. 275 H.), Sunan Abu Dawud, (t.t.: Dar al-Fikr, 
tth.), 4 Juz, Ditahgig oleh Muhammad Muhy al-Din 
“Abd al-Hamid, Juz II, hlm. 130. 


Muhammad ibn Yazid abu “Abdillah al-Gazwiniy (l. 
207 H./w. 275 H.), Sunan ibn Majah (Beirit: Dar al- 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 137 


Fikr, t.th.), 2 jilid, Ditahgig oleh Muhammad Fu'ad 
“Abd al-Bagi. 


5. Ahmad ibn Hanbal abu “Abdillah al-Shaibani (I. 164 
H./w. 241 H.), Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal 
(Mesir: Muassasat al-Ourthubah, t.th.), 6 Jilid. 


6. “Abdullah ibn 'Abd ar-Rahman abi Muhammad al- 
Darimi (. 181 H./w. 255 H.), Sunan al-Darimiy 
(Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1408), Edisi 1, 2 Jilid, 
Ditahgig oleh Muhammad Ahmad Zamaliy dan Khalid 
as-Sab al Ilmiy. 


7. Ahmad ibn Shu'aib abu 'Abd al-Rahman al-Nasa'i (1. 
215 H./w. 303 H.), al-Mujtaba min al-Sunan (Halb: 
Maktab al-Matbu at al-Islamiyyah, 1406/1986,), Edisi 
ke-2, 8 Jilid, Ditahgig oleh 'Abd al-Fattah abu al- 
Ghadah. 


8. Malik ibn Anas Abu 'Abdillah al-Asbahiy (I. 93 H./w. 
179 H.), Muwatta' al-Imam Malik, (Mesir: Dar Ihya” 
al-Turath al- Arabiy, t.th.), 2 Juz, Ditahgig oleh 
Muhammad Fu'ad Abd al-Bagi. 


Untuk kasus hadith yang sedang dibahas ternyata 
diketemukan sebanyak 15 hadith ketika dilacak melalui 


menu , Sebagaimana tertera berikut ini: 
( 
ANT / 
y 
Y 
t 
ta) 
1 
A 


138 


Penelitian Kualitas Hadith 


Menu semestinya digunakan untuk melacak 
hadith yang selafaz atau semakna baik dari kitab yang sama 
maupun lainnya. Sayangnya, menu ini tidak dapat berfungsi 
sebagaimana mestinva. Menu ini hanya dapat berfungsi 


sebagaimana menu . Oleh karena itu hasilnya juga 
sama dengan hasil pencarian menu , sebagai terlihat 
berikut ini. 


glaghuks pilurg pan Lir 
BA AI KG Mn Ay KAN Gp dah Sh RS 3 Ui AD oa yi pad Pa d 
PP GA Or lab GILA JI Ja SN pi SA DIAN JI sa Fe Kak aa JJ Fed Goa Ling ola ya de 
BI la ab masa AS id ia Jaa Prada pe AI Jati el Un ah Ja UU nm al JA SANA UI 
k ian yi demi Uya Ul Kala el Wil pa 5 Ma at Ba gila Ca St lha jala ph yh maa "3 
1 Perebep LA Sa sa y Got) DI dh 5 yA de al Cp Pa gp ae Lt pl gai aah ah Ga sn ad Up BI 


TI 


Pelacakan hadith yang selafaz atau semakna ini 
sangat penting, di samping digunakan mengetahui di mana 
saja letak hadith tersebut pada al-Kutub al-Tis'ah, tetapi 
juga dapat digunakan untuk membandingkan antara hadith 
satu dengan lainnya dalam rangka mendeteksi apakah 
hadith tersebut mengandung Shadh dan atau “Illat atau 
tidak. Sebagai contoh ingin dibandingkan hadith yang 
terdapat dalam Sahih Muslim nomor 49 tersebut dengan 
yang terdapat dalam Sunan at-Tirmidhi nomor 2172. Cara 
untuk mengaplikasikan adalah klik posisi Sunan at- 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 139 


Tirmidhi nomor 2172, lalu klik ikon DE, maka keluar 
sebagaimana tersebut berikut ini. 


udang Aluta ata 


PD Ad an AA OP kl Jua lh 3 Ah JUAN Keahlian 3 el) pa SA NNLAN JD koali ppe Alamae (as ipa Jl 
BNI ehi Lam HN la pl dea ep Ga en Pa (el 2 Una done)? AN Jp) Gi dl Ka 


In pad Va Ha ja ai 


“GEET RNPAT ARA NE AE RAN ANDA MARAK OPO RTA Apa PA pan pa 
8 @ alan Ld Boy allah pl p yag dah lai Al pa bat KIA ih al 2 Jaka Arsa nj Up) Lana 


Cara yang tercepat untuk mengetahui kualitas sanad 
hadith adalah dengan mengetahui peringkat seluruh rawi 
yang ada pada seluruh sanad hadith. Cara 
menampilkan sanad adalah dengan mengklik menu 
sebagaimana terlihat berikut ini. 


ulu wat Plus pan 


eng li aa Kb La pa Ui AN ia Ka 3 1 GA ad ah Ul Kh iga pl ar 
Bj YA Kabah JALAN JUS Ye IU PAD YA PAN JI aa Fe ea Na ia Jl JI al Swa Va ps ya doko 
Gl pl Up mn HJ Up pa ka Pera ep NO Ge el ay bk Uh UE pe pel Jk Hah La 
anon am Da Ul Wa Ul pa 5 aa ea Wr ka La AA lah Gn pa Ob eh 


Pee 2 2 ma Ke DH La pa an Gp Ma go G3 pa at pb Lb 3 S2 ga sa La 
O jmbh KI ena Jilat 


Jek KT 


Ada dua pilihan untuk menampilkan sanad ini, yaitu 
pertama, sanad hadith yang hadithnya ditampilkan beserta 
hadith yang dari satu kitab yang selafaz atau semakna, 
kedua, seluruh sanad dari seluruh hadith yang selafaz atau 


140 Penelitian Kualitas Hadith 


semakna dari sembilan kitab. Cara untuk menampilkan 
sanad hadith yang hadithnya ditampilkan beserta hadith 
yang dari satu kitah vans selafaz atau semakna adalah 
mengklik » . Berikut ini 


Po kab siaga YU getoh 2 dns Usang date J 


bogor re JO eta goa TU gear are TU Cet ada J 
Ke Pn AA 


Cara untuk mengcopy skema sanad di atas adalah 
dengan mengklik ikon lag lalu buka aplikasi lain, misalnya 
Micrososft Word, lalu klik paste. Hasil dari copyan tersebut 
sebagaimana terlihat berikut ini. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 141 


Cara untuk menampilkan seluruh sanad dari seluruh 
hadith yang selafaz atau semakna dari sembilan kitah 
adalah mengklik » 


Cara untuk mengcopy seluruh skema sanad di atas 
adalah dengan mengklik ikon lalu buka aplikasi lain, 
misalnya Micrososft Word, lalu klik paste. Apabila 
diperhatikan hasil dari copyan tersebut sebagaimana terlihat 
berikut ini, maka yang tercopy hanyalah yang terlihat di 
monitor. Apabila skema sanadnya sangat banyak, maka 
perlu mengcopy beberapa kali dengan cara menggeser 
posisi sanad lalu dicopy. Berikut ini adalah hasil copyan 
pertama. 


5 1 | 
Dosedopswa JL sooloroka | #dal or seo JL Mp orawe J 


142 Penelitian Kualitas Hadith 


Ketika skema sanad ditampilkan, maka pada bagian 
kiri terdapat satu skema sanad yang dilengkapi dengan 
nomor peringkat rawit. Apabila diklik pada nama rawi, 
maka akan ditampilkan data sebagaimana yang ada pada 
menu , Sedangkan bila diklik pada nomor peringkat, 
maka akan keluar sighat jarh wa at-ta dil menurut Ibn Hajar 
al- Asgalaniy. 


Pada bagian bawah dari skema sanad terdapat ikon 
yang digunakan memnerjelas pengertian dari peringkat 
rawi. Apabila ikon £ diklik, maka akan ditampilkan 
penjelasan sebagaimana tertera berikut ini. 


dalah CA 
bil dah ji das aa 
Jas gi akasia TY 
abi gi jga EN 
pa ai Bol anta Gg 2 Ia» 
dsado 1 
agono gi Jlell Jaaro MV 
Sae KA 

dpr gi Da J3 
bila gl yalg gi Hpoito MIN 
FS pl MN 

PE Li 


Untuk memahami kegunakan peringkat rawi dalam 
penelitian kualitas sanad hadith dapat dibaca ulang 
penjelasannya pada halaman 128 di atas. 


Gladi ht Auspsan 9 Ip 


Ig Pee YA SIN ih pe Set SI MANA ph pn La at pt dal ai pyar aa ya go Uji 


Oia ea dian YNA 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 143 


Software Mausii at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al- 
Tis ah versi 2,0 ini menyediakan menu . Cara untuk 
mengaplikasikannya adalah mengklik ikon , maka akan 
keluar nama kitab sharh tersebut. Untuk membuka sharh 
tersebut adalah dengan mengklik ikon maka akan keluar 
sebagaimana tertera berikut ini. 
Seng plate asam 


dl pa Da LE HA Ui pe yh Ul AN 5 MK Ga GE il Ka al Ig SA ar 
ud AA La DJ ANU IN JI NAN Dt pe ea ia Il JO Kaul Sea agung 
in la pi DP ta AA VA pl ira Jaka freak SN pa ban Me La ih Sa La UE po gt 
Pa ami YP ll Aga Jom ja ar Kaga p Ui PAN Gp Manan pl Ba Oa Can Ay lia 
Own Ka ana ag ena IP SN ban Al SAI IS Kah DE dan cl Ye Pt db 2 dh ad 


Adat! 59 Jing px Kikan pkai ad godala slah asi » Lal 4 ds ALI par tedalaseli yg ya" ad dat al) pair Has Bihan Jah Kalah 
Ap op La Yg Ny set ae Alah Jiya Alah grogi Abel» pa dang peti rata Syari Ja Ja 
am alel all a piny ola) mpam pat da. Jne?! olgis islam clay Wa! agadi pt AAN any el ulatig pay P4 ed play tel 
SA gg pa | ai Ka ya sh Ua Lai) Ula ang algh pg UI anal y dlam? Lagu Agya got Seda plg 4 dl 
Penahan aan 4 Alt tebensan Lamul eta y9 op yet lai Latah ls petani Rama mah ir Uhts penbaah pem 
Kana AT La al any DA ga Jah Jen A yA pay Aksal) | Kan mmm "Age Ka pt la gt "3 pke 
el » yana Regny tas y pat ob Be lay uya dab tala 


yag) Taja) 


Sedangkan untuk mengcopy hadith vang Ng 


diteliti adalah dengan mengklik menu » ikon 
lalu buka aplikasi lain, misalkan Microsoft Word lalu klik 
paste. 

Yee IL plain | (p 


DA pk arah ae Wa Ul pa Da ah la ci Ia da Pa 1 Dk Oh Ra j1 ad Upi pt pd Pe 
Hj OA ilahi JI LAN IU Joe AN PI D7 LAN JI gam pe Tea Ta Il DD Ko Sesi Uh lp ya db 
Bini pl an ka Cena ba Ja Jen MApP AN Jp bg ali Va yoah ki Uk Ul pem pe Ji HA La 
dee pp Usah Jah Ui Raga pl Ci yaa 4 Kan app AN Bar kang Cal GA melahap Gd abad 
Pre YP a 2 pe  GtA DI Ja Ab Sya da al La Ha yA Lot pk yi uh 3 Uda daa sal 


O Umbg Ka Ca sja 


(uu) 


RI ERJER EN Et 


CNC NN 3 


Berikut ini adalah hasil copyan tersebut. 


144 


Penelitian Kualitas Hadith 


Untuk mencetak hadith yang sedang dibahas dapat 
dilakukan dengan mengklik menu X ikon |. 
Apabila dalam ayat tersebut ada ayat al-Guran dan 
diinginkan dicantumkan tentang nomor avat dan nama 
surat, maka berilah contengan di depan , apabila 
di dalam hadith itu ada kata/kata-kata yang sulit dan 
diinginkan dicantumkan nengertiannya, maka berilah 
contengan di depan , apabila ingin dicantumkan 
tentang nomor hadith dari kitab selain kitab vang hadithnva 
dibahasa, maka berilah contengan di depan : 
apabila yang diinginkan hanyalah mencantumkan nomor 
hadith dari kitah vang sama, maka berilah contengan di 
depan 


Takhrij a-Hadith dengan Komputer 145 


Menu pencetakan ini sangat jarang digunakan, mengingat 
berbagai data yang dibutuhkan untuk penelitian kualitas 
hadith biasanya dicopy ke microsoft word, karena program 
yang disebutkan terakhir inilah yang sering digunakan 
untuk mengetik karya ilmiah termasuk untuk takhrjj al- 
hadith. 


146 Penelitian Kualitas Hadith 


BAB VI 
INSTALASI DAN APLIKASI SOFTWARE 
AL-MAKTABAH AL-ALFIYAH LI L-SUNNAH 
AL-NABAWIYYAH 


A. Pendahuluan 


Sebagaimana telah dipaparkan bahwa berbagai 
informasi yang disajikan software Mausiiat al-Hadith al- 
Sharif: al-Kutub al-Tisah tidak menyertakan referensi 
secara detail dari informasi tersebut. Referensi yang 
diberikan hanyalah secara gelobal, misalnya data tentang 
rutbahfingkatan ketika melacak tentang ar-ruwat/para 
perawi dijelaskan diambilkan dari kitabnya Ibn Hajar al- 
“Asgalaniy, Tahdhib al-Tahdhib, Dar al-Fikr, 1984. Sebagai 
contoh informasi tentang rawt Misa ibn 'Amir al-Murriy, 
salah satu perawi dari Hadith berikut ini: 


Ketika diklik dan kita pilih 3 maka diketahui 
bahwa Musa ibn 'Amir al-Murriy, dimasukkan dalam 


147 


148 al-Maktabah al-Atfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


kelompok Sadiia la Awham, dan ketika diklik 
selanjutnya bahwa Miisa ibn "Amir al-Murriy 
masuk peringkat V. Dalam software ini tidak dijelaskan 
data tersebut dikutip dari kitabnya Ibn Hajar al- 
“Asgalaniy,Tahdhib al-Tahdhib, Dar al-Fikr, 1984, juz 
berapa dan halaman berapa. 


Apabila data di atas dilacak dengan menggunakan 
software  al-Maktabah al-Alfiyyah li'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah, maka dapat diketahui bahwa data tersebut 
diambilkan dari kitabnya Ahmad ibn “Ali ibn Hajar Abu al- 
Fadl al- Asgalaniy al-Shafi'i, Tahdhib al-Tahdhib, (Beirit: 
Dar al-Fikr, 1984), Juz III, hlm. 301. Oleh karena itu, 
software  al-Maktabah al-Alfiyyah li'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah diharapkan dapat digunakan untuk melacak 
referensi dari data yang digunakan dalam software Mausiat 
al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Tis'ah. 


Software al-Maktabah al-Alfiyyah li'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah memuat lebih dari 1300 jilid kitab-kitab hadith 
dan kitab-kitab penunjang untuk studi hadith yang 
dikelompokkan pada: al-Sihhah, al-Sunan, al-Musannafiat 
wa al-athar, al-Masanid, al-Shurtikh, Tarajim al-Ruwat, 
Mustalah al-Hadith, al-Sirah wa al-Tarikh, dan al-Gharib 
wa 'I-Ma jim. 

Secara terinci software ini berisi 5 (lima) kitab tafsir, 
9 (sembilan) kitab yang berisi kitab hadith yang 
dikategorikan kitab sahih, 18 (delapan belas) kitab-kitab 
sunan, 7 (tujuh) kitab yang dikategorikan musannafat dan 
athar, 31 (tiga puluh satu) kitab-kitab musnad, 57 (Jima 
puluh tujuh) kitab yang dikelompok dalam matan-matan 
lainnya, 13 (tiga belas) kitab-kitab sharah hadith, 15 (lima 
belas) kitab biografi perawi secara umum yang berkualitas 
thigah, 13 (tiga belas) kitab biografi perawi yang 
berkualitas thigah, 21 (dua puluh satu) kitab biografi perawi 
yang berkualitas da'1f, 13 (tiga belas) kitab biografi perawi 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 149 


dari kitab-kitab khusus, 8 (delapan) kitab biografi perawi 
yang dikaitkan dengan negerinya, 18 (delapan belas) kitab 
biografi perawt yang dikaitkan dengan tabagahnya, 17 
(tujuh belas) kitab biografi perawi yang dikaitkan dengan 
keterangan lainnya, 18 (delapan belas) kitab yang menjelas 
tentang “ilat dan hukum hadith, 8 (delapan) kitab-kitab 
takhrij, 12 (dua belas) kitab yang memuat pertanyaan- 
pertanyaan, 33 (tigas puluh tigas) kitab-kitab mustolah al- 
hadith, 21 (dua puluh satu) kitab tentang figh, 16 (enam 
belas) kitab yang menjelaskan tentang siroh Nabi dan 
sejarah, dan 10 (sepuluh) kitab tentang kamus yang 
menjelaskan tentang makna. Jadi jumlah kitab yang termuat 
dalam software al-Maktabah al-Alfiyyah 11'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah adalah 381 (tiga ratus delapan puluh satu). 


B. Keperluan Sistem 


Spesifikasi komputer untuk mengaplikasikan 
program software al-Maktabah al-Alfiyyah /1'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah adalah: 

1. Komputer dengan prosesor yang berkecepatan 486 MB 
atau lebih tinggi 

Memori: minimal 16 MB. 

Drive CD-ROM atau Virtual Drive. 

Monitor minimal VGA dan mouse. 

Spasi hard disk yang kosong minimal 640 MB. 

Sistem operasi minimal Windows 3,1. 


NY Ii PI 


Sistem Operasi yang digunakan untuk instalasi dan 
aplikasi dalam pembuatan buku ini adalah Microsoft 
Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 2. 


Buku ini juga dilengkapi dengan penjelasan tentang 
berbagai kendala yang mungkin dialami pengguna ketika 
software ini diinstakasikan pada komputer yang sistem 
operasinya menggunakan Microsoft Windows 7. 


150 dl-Maktabah al-Ajfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


Agar Software ini dapat diinstallkan pada komputer 
yang menggunakan sistem operasi Windows XP dan 
Windows 7, maka Windows XP dan Windows 7 tersebut 
harus di-up date. Langkah-langkah up date Windows XP 
dan Windows 7 dijelaskan pada sub bab berikut. 


C. Up Date Windows 


Apabila software ini diinstalasikan pada komputer 
yang sistem perasinya menggunakan Windows xp atau 
Windows 7 yang belum di-up date, maka akan muncul 
seperti ini. 


PN NPK PT, MKEE Taburi sada . 
Cam Ra 


Sedangkan langkah-langkah untuk meng-up date 
Windows xp adalah sebagai berikut. 


1. Carilah Control Panel dengan cara klik start lalu tarik 
ke Control Panel dan klik. 
(3 Pograms 


& Voruments 


&, retak Connections 
! Search 


, 
Gly Prnters and Faxes 
Kb Teskbar ard Sort Meri 


Help and Suppart 


Rum... 


IA) Log0tFeio... 
sz 'O| Turn OFF Computer... 


zag BAB Y - Mirosoft Word 


ndows XP Professional 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 


151 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik Regional 
dan Language Options. Jikalau tampilannya belum 
seperti berikut ini, maka caranya dengan mengeklik 
Switch to Classic View. 


& 


1 


LA 


ad “ 8 


a 


Accessibility “Add Hardware Add or Administrative — Automatic — Date and Time Display 
Options Remov... Tools Updates 
- .. aa " LN 
» Br 9 — 90 
Folder Options Fonts Game Internet Keyboard Mail Mouse 
Controllers Options 
ee Bh DB sg 
Network — Network Setup Phoneand Power Options Printers and Scanners and 
Connections Wizard Modem ... Faxes Cameras 
, 9 @ 
& 1 
Scheduled Security SoundMAX — Sounds and Speech System Taskbar and 
Tasks Center Audio Devices Start Menu 
3. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik 
language. 


Regional and Language Options 


tarif Langunges |Jadvorerd 


Standards and foimate 

Thx oplion #lects how some programs forasl numbers, curencies, 
Oales, and time. 

Sedestan tem to matah its picferenses, or dick Custamee to chacse 
jau own kormats 
AA. 
Samoks 
Numb 


1122 456 #B3.00 
(oi a55 ran 
191937 


Cumerep 


Time 
Short date 
Lang date: 


1020472007 


10 Apnii 2007 


To hep zenices provide you wilh lncal nlamabon, such ax rev and | 
meathet, sekei your plesani bcalice: 


(ursici Stder 


4. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik pada 
pilihan Install files for complex ... lalu klik Ok 


manakala 


belum diaktifkan sebelumnya. 


Untuk 


mengaktifkan itu memerlukan master windowsnya. 
Ketika proses install files selesai, maka klik details. 


152 adl-Maktabah al-Alfiyah Li'l-Sunnah al-Nabawiyyah 


Regional and Language Options 


5 —— 
| Regional Optors | Langusgrs Advanced! 
"and input bngungs3 
To view or change ihe langzages and methods you can use io ee 
tenl, click, Details 


Dotais.. 


Supplement language supoori 
Mosi languages are instaled bp defauk. To instal addtona languages, 
sket the appropriate chezk bak below. 


Instal ides Fce compiee seript and right-lositlanguapes including 
Tha) 


(Instal ties for East Asian largungaa 


5. Ketika keluar gambar seperti berikut ini, klik Add. 


Text Services and Input Languages 


ae — 
Setlings Advanced 


Dslaul now lengusgs 
Selecl one of Ihe instaled input languagee Io use when you stait pour 


Instaled services 
Seleci Ihe semces that you wani for sach mput language shoan in the 
list Use the Add and Remove buttorie to modif Ihus ki. 


S9 English (United States) - 
&& Hardming Aecagiton 
» Dravirg Pad 
»Wite Aryuhere 
» WitngPad 


& Speech Recoonlicn 
aa sah 


Pielsences 


( LensusosBar.. | | kevSetnos.. | 


6. setelah itu pilihkan Arabic (Saudi Arabia) dari Input 
Language. 


Inpur languaga 
Atabe Saud Arabia - 


Corel 


7. Setelah itu pilihkan Advances, dalam Select a 
language to match the languange version...pilihlah 
Arabic (Saudi Arabia). 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 153 


Regional and Language Options 


RegonalOpkiens | Langseges 


Language fo non ricode peogiarng 


This ayetem setting enables non-Unicode programs lo display menus 
and dialops in ther nalive languape. It does not aflect Unizode 
programa. but t does app to al users Of Ih computer. 


Lelesi a language ta match the language persian af Ih nomLncade 
puogramz you want touze 


Code page conversicn tatles 


KEL t0c001m1 Bon 
PD 10001 (MAC - Japanese) 

DD 10002 MSC - Traditional Chineze B3) 
(10003 (MAC - Korean) 

(1 10094 (MAC -Aratic) 

PB 10005 (MAC - Hebimal 


Delaui user ac20uni settings 


WAppy al artis ba tie cumerk user ascdunt and ta the delauk 
uzer prahle 


8. Setelah proses restart selesai, berarti siap untuk diinstall 
CD-CD Kitab Maktabah. 
Sedangkan langkah-langkah untuk meng-up date 
Windows xp adalah sebagai berikut. 


1. Carilah Control Panel dengan cara klik start lalu tarik 
ke Control Panel dan klik. 


wi Microsoft Word 2910 » 
kemad 


Ali Arwear 


KU hicrorort Excet 2010 
jambi 


— | Dogs 
w Microsoft Word 


(Pal Microsoft PowerPoint 2010 


() Mozilla Firefox 


IE Microsoft Office PowerPoint 2107 


G Internet Download Manager 


3 WiNRAR. n 
E 5 Is stomize the funcvor 
Default Programs 
VirtualDrive Pro Manage 
Help and Support 


p All Programs 


154 


adl-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


2. Setelah keluar gambar seperti berikut ini. Klik Clock, 
Language, and Region. 


Adjust your computer's settings 


Viowbya Category v 


System and Security User Accounts and Family Safety 


Back up your computer 
Find and fts problema 


Connett to the Intenet 


Resiem your computers status 


Network and Internet 


Vime network status and tesis 


Ohnose homegraup and sharng options 


TH Add or remove user dKcoUNts 
(G Set up perental controk forany user 


Appearance and Personalization 
Change the theme 

Change desktop background 

Adjust zereen rezolutian 


as 


Kalau 


ta 
& 
5) 


Clock, Language. and Ragion 
Hardware and Sound Change keyboards or other input methack 
Viaw devices and printers Change dicptay unguage 
Adda device 


Comneci to-s projector 
Adjust commonly used mebiity settings 


pd Let Winduwa suygest settings 
"— Opbomirevisusi display 
Programs 

Umnetall 2 prageam 


anda berkeinginan agar tampilan sebagaimana 


Windows xp, maka anda tidak perlu mengekskusi 
sebagaimana point 2 tetapi anda memilih dari kategori 
dan anda dapat memilih Large icons atau Small icons 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Adjust your computer's settings Wa bot 


& 
si 


Ta 


4. Setelah keluar 


System and Security 
Review your cemputerz status 
Backup pour cemputar 

Fil and fic problems 


Network and Internet 

Connect to the Internet 

Viem retmoik status sad tasks 

Choose horvegroup and sharing options 


User Acoounts and Family Sal 
1 Add or remove uzer account: 
1 Sex up parental contrels for any us 


Appearance and Personalization 
Charge the theme 

Change desitop bsckgrourd 

Aadpust screen resolution 


ay 
| 
@ 


Clock, Language, and Region 
Change keytioards or other input methods 
Change deplay language 


Hardware and Sound 

View devices and printers 

Addadevke 

Connect toa prajestor 

Agjuzt commaniy used mobilty settngs 


Programs 


Uninata a program 


Ease of Access 
Let Windows suggest settings 
Opberize msusl Gsploy 


gambar seperti berikut ini, klik 


Language and Region. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 


155 


Adjust yaur computer's settings 


W Action Center 

BS 20E Administrator 
@ Defautt Proorams 

G #ase of Access Center 
& Indexing Options 

CD Mail 

2) NVIDIA Control Panel 
(BI Phone and Modem 


3 Region and Language 


(5 Administrative Tools 

Hp Bitt ocker Drive Eneryptios 
Mk Desktop Gadges 

(F Folder Options 

(21 Internet Options 
JP Mouse 
 ooac 

Ig Powe Options 


HE) Remotehpp and Desktop Connections 


1S System Ll Taskbar and Start Menu 


lal Vindows Orfende MP Vindows Firewall 


Setelah keluar seperti berikut ini, klik 


Administrative. 


gambar 


Ne 


8 Region and Language 


Formats (Location L Keyboards and Languages Administrative | 


Format: 


(indonesian (Indonesia) 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini, klik Change 
system locale.... 


r — : 
8 Region and Language na SP 
/- 


| Formats Administrative | 


Welcome screen and new user accounts 


View and copy your international settings to the welcome screen, system 


accounts and new user accounts. 
(& Copy settings... 


Tell me more about these accounts 

Language for non-Unicode programs 
This setting (system locale) controls the language used when displaying 
text in programs that do not support Unicode. 


Current language for non-Unicode programs: 


English (United States) 
(1) Change system locale.., 


7. Setelah itu ubahkan dari yang semula English (United 
States) untuk Bahasa yang digunakan untuk non- 
Uincode programs menjadi Arabic (Saudi Arabia) 


What is system locale? 


156 al-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


dengan cara mengklik tanda segitiga sebagaimana 
gambar berikut ini. 


| Select which language (system locale) to use when displaying text in programs 
that do not support Unicode, This setting affects all user accounts on the 
computer. 


Current system locale 


(English (United Stats) D 


8. Setelah itu kliklah di tempat Arabic (Saudi Arabia) 
sebagaimana gambar berikut ini. 


$ Arabic (Oman) 
“ Arabic (Oatar) 
Arabic (Saudi Arabia) 
Arabic (Syria) 
Arabic (Tunisia) 
Arabic (U.A.E.) 
Arabic (Yemen) 
Azeri (Cyrillic, Azerbaijan) 
Azeri (Latin, Azerbaijan) 
Bashkir (Russia) 
Basgue (Basgue) 
Belarusian (Belarus) 
Bosnian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) 
Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) 
— Breton (France) 
Bulgarian (Bulgaria) 
Catalan (Catalan) 
Chinese (Simplified, PRC) 


Arabic (Saudi Arabia) 


(Wi Change system locale... 


What is system locale? 


9. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, kliklah ok. 
( S RemonandLanguage Seting: sasa mes 


| Select which language (system locale) to use when displaying text in programs 
that do not support Unicode, This setting affects all user accounts on the 
computer. 


Current system locale 
F 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 157 


10. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, kliklah 
Restart Now. 


“8 Change System Locais ea 


System locale has been changed. You must 
restart Windows for the changes to take effect 


Make sure you save your work and close all open programs 
before restarting. 


Caneei ) 


11. Setelah Restart, maka komputer siap untuk diinstall 
software al-Maktabah al-Alfiyyah li'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah. 


D. Urut-urutan dalam Menginstall Software al-Makatabah 
al-Alfiyah li”I-Sunnah al-Nabawiyah 


1. Setelah CD Software al-Makatabah al-Alfiyah 1i'I- 
Sunnah al-Nabawiyah dimasukkan ke CD ROM, 
carilah file setup pada folder setup dengan cara 
meletakkan krusor di Start, lalu klik kanan mouse. 
Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik Explore. 


Open 


bore 


Search... 


Kg Scan for viruses.., 
Properties 


Open All Users 
Explore All Users 


2. Setelah itu, carilah drive tempat CD ROM dan bukalah 
dengan cara mengklik dua kali secara cepat. Setelah itu, 
bukalah folder setup. 


9 CD Drive (J:) 


Fm Edit Mad Fawetas Tode Helo 


Gs - (df sem Pa Fokters | (TAM 


158 al-Maktabah al-Ajfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


3. Carilah file setup lalu klik dua kali. 


alfya AsycFilt ComCat COMDLG32 Ctl3d32 DA0350 DBGRID32 
- Si at Bi 4d A 
ga esa) ga esa) Iss) esa) 9x3 


MSFLXGRD MSJet35 MSJInt35 MSJtEr35 MSRD2x35 


1» 1» 
- — Tm -. m Ta 
ODBCTL32 Olefut32 OlePro32 SETUP setupi SETUP.LST 
AN mi 1 1 
StdOle2.tl SYSINFO TABCTL32 “BSDB VBSStKit VBA332ME VB4Jet32 


4. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, klik n 


SA 5 Tegas Ienall Le 230 350) 


1.5 dgnill ni Kpd PI da0 ... Ola) Troli yg gp Ap Laonyo C3 
F4 


A1 Jne Il GUS Ii) Lepai gi alliull Sila poni dag Y olag Yl Toliye 
Alay Salat code PB) AS lg Jaa Gp Tol pall Spa GAS) ola Legadiiaay, 


das all 


5. Setelah keluar seperti gambar herikut ini. aktifkan 
kolom yang ada di depan dengan 
mengkliknya. Setelah itu klik pada kolom yang ada 
gambar komputer. 


15 Tagasll nol Had LSN sise) (BK 


2 dls) Inlao pan) Lia lotus 
JIN gd 15 Ag gl He Id Ino Tali Ola Y Ld lakual «5» H 
ten 


Tomas OT Anta pal Toll ola Ol gali! AV mai 
Sat JP Jail HALJI Done ya iss Telat ME 


dat 
CAAProgram Files 1.5 Apel hina AI dna JA pak 


(ioblemB4O) mali gaji code may Jala disc)! FP 


sy alga 


6. Setelah keluar seperti gambar berikut ini berarti proses 
instalasi sedang berjalan. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 159 


A5 Tngaid nal LI 2550) si5c) 


CAWINDOWSsystem32/COMDLG32.0x4 


1 2 


7. Setelah keluar seperti gambar berikut ini berarti proses 
instalasi sudah selesai, lalu klik Ok. 
1.5 Tayel Tan) LI L5S0J se) 


taball yoy&ll (gl dylosl Jai ipa UV pipa serlriy 1,5 dugsill dimull dplVI iiSuol alas) daloc vaod, 


E. Aplikasi Software al-Makatabah al-Alfiyah li'I-Sunnah 
al-Nabawiyah 


Untuk mengaplikasikan software ini adalah dengan 
cara sebagai berikut. 


1. Membuka Program 


a. Klik Start Y Program Y : 
sebagaimana gambar berikut ini. 
Wu Ia sa 
fa Programs . 


Documents 


Settings 
Search 
|) Help and Support 


Run... 


Log Off Faig... 


& 
c 
o 
&n 
(7) 
12 
o 
2 
a 
» 
- 
n" 
P3 
El 
t 
15 


Turn OFF Computer... 


dia Player 


b. Gambar berikut ini adalah tampilan software 
tersebut. Untuk mengaplikasikannya dapat melalui 
menu atau ikon. 


160 


al-Maktabah al-Alfiyah Li'l-Sunnah al-Nabawiyyah 


(Ds SEL THBBMERGEA 


2. Menu Mutala ah 


a. 


Untuk mengakses keperluan mutala'ah isi-isi kitab, 
maka klik menu lalu kliklah seperti 
pada gambar berikut ini. 

1.5 Laga Lal) 23 2550 (Po Je |) 


Jar knlaol Ulos Olgal Cu 


Di samping cara di atas, untuk mengakses 
keperluan mutala'ah isi-isi kitab, dapat dibuka 
melalui klik ikon seperti pada gambar berikut 
ini. 


1.5 Tnyesll Tina Led 2351 fx JB OK) 


Jo» lihlsol Uload wool Cwe (Elo 


ses 


Berikut ini adalah tampilan nama-nama kitab yang 
dapat dimutala ah. Untuk membuka isi kitab dalam 
rangka mutala ah dapat dilakukan dengan mengklik 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 161 


dua kali secara cepat pada tempat nama kitab 
dimaksud. Sebagai contoh akan dibuka kitab Sahih 
Muslim: 


Ta 
| misi! pLami dasi “| 
ae AGE p3aok3 


P3) “Sai 

Tlbuoli 5 azell 
also Tera 
daolall P1 saka 
SISA Tono 
Bag Cal Tyawa 
Ga Gal Tanoe 
omowamall (ole HD yatasodl 
aluro alel Tomo pede Allusall dtodl 
Sold Ewola fl 
SLB jl a0 
TA 9g ega Mao 
Soy! ia 
DIM 98 ega Ko 
PJU oa 
Soko Hall 


aneka Ja Stand Jend 


d. Berikut ini adalah tampilan kitab Sahih Muslim juz 
I halaman 3. 


D »— 5 
na Mm Jan ni aa bb 


e. Untuk membuka halaman berikutnya kliklah ikon 
seperti pada gambar berikut ini. 


162 


adl-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


le 


g. Untuk membuka halaman terakhir dari kitab kliklah 
ikon seperti pada gambar 
berikut ini. 


h. Untuk membuka halaman nertama dari isi kitab 
kliklah ikon seperti pada 
gambar berikut ini. 


Catatan Penting Kelima: 


Software al-Maktabah al-Alfiyyah li'I-Sunnah al- 
Nabawiyyah ini apabila diinstalkan pada Windows 7 
dan dibuka pertama kali, maka font-nya tidak terbaca 
seperti terlihat berikut ini. Agar terbaca, maka ubahlah 
font ke font vans compatible dengan Arabic dengan 
cara klik ikon seperti berikut ini. 

Ma 15 ji se — ME 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 163 


Setelah keluar gambar seperti berikut ini, maka pilihlah 
font yang compatible dengan Arabic Font, misalkan 
Traditional Arabic. 


Bold Obligue 


r Sample 


AaBbYyZz 


Script: 

(Western “| | 
Setelah dipilih Traditional Arabic, misalkan, dengan 
ukuran 24, lalu klik ok. 


r ea ——— 


Font style: Size: 


Bold 24 | 


imes New Roman Speci: 
imes New Roman Speci: 


| 
TRAJAN PRO 5 | 
Sample li 
| 

AaBb yag 

Seript: 

Arabic bd | 
This is a TrueType font. This same font will be used on both your printer | 


and your screen. 


Show more fonts | 


(ga) 
w 
3 
A 
B 
— 


Berikut ini adalah hasil dari pengubahan font tersebut. 


164 adl-Maktabah al-Alfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


Walaupun sudah menjadi Arab, tetapi susunannya 

masih terbalik. Memang beginilah tampilan software ini 

apabila diinstallkan pada sistem operasi Windows 7. 

Agar menjadi tidak terbalik ketika membaca, maka klik 
seperti terlihat pada gambar berikut ini. 

- 


ME ga 15 aa TIA ll mu man mt 


Da en Ui Sab tijad Ip 


Kalau diperhatikan susunan kata yang ada pada gambar 
di bawah ini sudah tidak terbalik lagi. 


n 
Besa Ba Pe Te Se MA aa 


3. Menu Mencari Ta?bir 


a. Sedangkan untuk mencari referensi dari ta'hir 


(kata-kata yang kita kutip) dapat melalui menu 
» eperti pada gambar berikut ini. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 165 


1.5 aga Tina) et Sal fa Jen JO) 


Jos lihlaol Closs wlgal MELAMI LAlo 


b. Di samping cara di atas, untuk mencari referensi, 
dapat dibuka melalui klik ikon seperti pada 
gambar berikut ini. 


nr) La Ini - 
asma | 00 | Sule | pal Jesuagoh Law / 


c. Sebagai contoh seorang peneliti hadith menemukan 
informasi melalui software Mausiiat al-Hadith al- 
Sharif: al-Kutuh al-Tiah bahwa matan hadith 
berikut: 
ditakhrij oleh at-Tirmidhi dalam Kitab al-Fitan “an 
Rasulillih £8$ Bab Ma Ja'a Afdal al-Jihad 
Kalimatu “Adl “Inda Sultan Ja'ir nomor hadith ke- 
2143, Nasa'i dalam Kitab al-Bai ah Bab Fadl Man 
takallam bi al-Hag “Inda Imam Ja'ir nomor hadith 
ke-4029, Abu Dawud dalam Kitab al-Malaihim Bab 
al-Amr wa an-Nahy nomor hadith ke-4344, Ibn 
Majah dalam Kitab al-Fitan Bab al-amr bi al- 
Maruf wa an-Nahy “an al-Munkar nomor hadith 
ke-4011 dan 3012, dan Ahmad dalam Bagi Musnad 
al-Mukthirin dalam Musnad Abi Sa'1d al-Khudhri 
nomor hadith ke-10759, 11197, dan 18351. 


Informasi tentang referensi di atas terasa belum lengkap 
karena tidak disertakannya kota terbit, penerbit, dan 
tahun terbit kitab. Hal ini tentu menyulitkan kalau 
diinginkan pengecekan kepada kitab langsung. Oleh 

na itu, kita dapat menggunakan menu menu » 
- melalui ikon dalam software al-Maktabah 


166 


dl-Maktabah al-Ajfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


al-Alfiyyah li'I-Sunnah al-Nabawiyyah yang akan 
keluar seperti gambar pada halaman berikut ini. 


Setelah keluar gambar seperti berikut, maka kita dapat 
memberi tanda contengan pada nama-nama kitab-kitab 
sebagai sumber hadith. Sumber di atas dapat 
dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Sunan dan 
Musnad. Kelompok Sunan adalah at-Tirmidhi, Nasa'I, 
Abu Dawud, Ibn Majah: sedangkan yang Musnad 
adalah Ahmad. Oleh karena itu, maka kita dapat 
membuka dengan cara mengklik kotak yang bertitik 


tiga yang ada di sebelah kanan (al-Mutiun as- 
Sunan) dan (al-Mutin al-Masanid), seperti 
gambar berikut. 


ve yesdna Liang Jallas 


dam kai 
dak - Say alas (| MSI SI yak (| 
Wkkaall - Slayl aaly PU ...| Glass gatel |... 
SAT Say sal ..| NA 
Sya ole (Sal JAN Toy Chia Gatal 7 | 
Sl... spilunall Gagal 
pa mi SAT aga 
Esyoodl aj. - 
#lasoia MEA TU ...| - : Pm “- 
Bakal - Slagil gala 7... | 
sa Gi SU 8lagl aaly 7 ...| 
an Dane al #Ukadll -Slayl ay ..| 
Mae akesat nda 


: - 
p- | Gaill JUS play 


d. Setelah diklik kotak vang bertitik tiga yang ada di 
sebelah kanan (al-Mutin as-Sunan) maka 
akan keluar gambar seperti berikut. Klik kotak- 
kotak yang ada di sebelah kanan kitab yang kita 
butuhkan seperti berikut ini. Setelah itu, tutuplah 
dengan mengklik ikon berikut. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 167 


e. 


as apa era MI 


SSI Saw! | 
ssmiomal!) cpsilaal! im)! 


JSI ayam (“ 
JSI ala 


Setelah diklik kotak vans bertitik tiga yang ada di 
sebelah kanan (al-Mutun al-Masanid), 
maka akan keluar gambar seperti berikut. Klik 
kotak yang ada di sebelah kanan kitab yang kita 
butuhkan seperti berikut ini. Setelah itu, tutuplah 
dengan mengklik ikon berikut. 


168 


al-Maktabah al-Ajfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


Aeapaan pa 
5-djhghl, 1 Ikaw) aa 
9-4 Jl sal dina 
Wulasll Gp ya Mito 
LAI Sinsel 
lonogIl pentol 
BN Ja Kino 
Sai apa dal ata 
Ji asal | 
Small Sasa 
G.ombll pete 
8 
sb cp pat 
Sita? Sg 
kalus amal | 
seiluayI ahusa| | 
28 in HI Sab Wan 
seat Lam Sp cg Ega panta 
Saja d8 Gp pad Ko 
Sona! Mino 
sneta SI AJ ylad atsune)( 
vi 3 dp38L Op Silam) Mio 


No #7. 


Setelah keluar seperti gambar berikut ini, maka 
ketiklah kata/beberapa kata yang senantiasa ada 
pada semua matan hadith di atas. Setelah itu klik 
ikon bahth. 


Catatan: 


1) maksudnya setingkat kata. Ikon ini 
digunakan untuk mencari kata yang diinginkan 
sesuai dengan kata yang ditulis. Sebagai contoh 


kita akan mencari kata , maka yang akan 
keluar hanya kata tanpa awalan dan 
akhiran. 

2) maksudnya Berawalan dan 


Berakhiran. Ikon ini digunakan untuk mencari 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 169 


3) 


4 


5) 


kata yang diinginkan sesuai dengan kata yang 
ditulis ditambah dengan kata tersebut yang 
diberi awal atau akhiran. Sebagai contoh kita 
akan mencari kata , maka yang akan 
keluar adalah kata termasuk kata tersebut 
yang berawalan dan akhiran, seperti 


maksudnya Frase atau lebih dari satu kata. 
Ikon ini digunakan untuk mencari beberapa 
kata yang diinginkan sesuai dengan kata yang 
ditulis. Sebagai contoh kita akan mencari kata 
, maka yang akan keluar hanya kata 

tanpa awalan dan akhiran. 


maksudnya beberapa kata 
yang berjauhan yang beberapa kata tersebut 
tampil bersama dalam satu halaman. Sebagai 
contoh kita akan mencari kata , maka 
yang akan ditamnilan seluruh halaman yang 
ada kata dan walau letaknya 
berjauhan, artinya antara dan disela- 
selai kata atau beberapa kata lainnya. 


maksudnya beberapa kata 
yang berjauhan yang beberapa kata tersebut 
tampil bersama dalam satu halaman atau tampil 
salah satunya. Sebagai contoh kita akan 
mencari kata , maka yang akan 
ditamnilan seluruh halaman yang ada kata 
dan walau letaknya beriauhan dan 
halaman yang ada salah satu kata atau 


Karena kita akan mencari kata secara 
berurutan, maka vang kita pilih adalah ikon 
setelah kita ketik kita klik ikon bahth 


$ 


) seperti berikut ini. 


170 


al-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


KISI agan | 
snake Lan ai | 


Walah “Bad al 
Shah «bla al (— 
GA Bag sal 
Sya ape (Lady Jah 
mau | 


lo!) bawain Blayka ( lah Baetada Bagka 


Berikut ini adalah tampilan hasil pencarian di atas. 
Untuk membukanya dapat digunakan ikon 
membuka atau diklik dua kali pada baris yang 
kitabnya akan dibuka. 


Jar ls 


HUB dala 45 2 sa Um 2 
Jar AS 124 4 Ia api yi 3 
KEEA 161 7 #setiasali) spslusall Eyiwo) 4 
3 da5 1329 2 dana gl dr 5 
Paya 1330 2 Bala opal Sa 6 
Ga 19 Isa Ing 7 


Tampilan berikut ini memperlihatkan bahwa hadith 
yang dicari ternyata dari Sunan at-Tirmidhi Juz IV 
hlm. 471. Untuk kelengkapan informasi tentang 
referensi klik ikon seperti gambar berikut ini. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 171 


i. Tampilan berikut ini memperlihatkan kelengkapan 
informasi tentang referensi yang secara lengkap 
manakala ditulis dalam catatan kaki sebagai 
berikut: Muhammad ibn “Isi Abi Isa at-Tirmidhiy, 
al-Jami” al-Sahih Sunan al-Tirmidhiy, (Beirut: Dar 
Ihya? al-Turath al- Arabiy, t.th.), Ditahgig oleh 
Ahmad Muhammad Shakir dkk., Juz IV, hlm. 471. 


sell | 


——ea SE pad 
PA ag al mag DA nya pal 
He S3 Hb gal Sa 3 


Ae AN RE 
j- Untuk melacak informasi tentang referensi 


berikutnya, maka dapat diklik ikon 
seperti pada gambar berikut ini. 


172 dl-Maktabah al-Ajfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


Wi Di Ga 


Lalu dilacak seperti dijelaskan di atas. 


4. Menu Melacak Bab-bab dalam Kitab-kitab 


a. Untuk melacak bab-bab dalam kitab-kitab yang 
tersedia dalam software ini adalah melalui menu 
» sebagaimana gambar berikut ini. 


1.5 Tyas Lal) Le am 32323 


Jos Lliplasol Ulos clgat (tart 


b. Selain itu juga dapat melalui ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


c. Setelah keluar seperti berikut ini, maka dapat 
dilacak daftar isi atau bab-bab yang terdapat dalam 
kitab-kitab yang tersedia dalam software tersebut. 
Misalnya seorang peneliti yang mengtakhrij hadith 
tentang menjama” shalat ketika sedang di rumah 
dan peneliti tersebut berusaha untuk melacak 
berbagai pendapat ulama tentang hadith tersebut. 
maka ia danat melacaknya dengan kata kunci 
e yang diketikkan pada kolom 
yang tersedia. Sedangkan cara untuk melacak topik 
itu, dapat diklik ikon sebagaimana gambar 
berikut ini. Untuk membuka data secara lengkap 
sebagai hasil pencarian, maka klik dua kali secara 
cepat di tempat tersebut. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 173 


“papa pil tata 
dad 22 Up dj sada Ja el 
mh Jah gs Plamf! Hah ppi 7 Fase La jln 


LP ea 
Li La pl Ap ia laa MAA JI Lp pe Ja JA At Gamal kal g GP AI JUAN ne SMA puja ui 
xl Sea PAPER aan sea sha GEA dr Pk, 


he sala yag Ulang sea J4 aa Use jaya aan Sae Kandas 
IIA Ah 
ET ET 


GA dn lagi Lang Dana Lp ai Lah ih met ki YO AA ya Mad ya j 
bat 
an Had | an Egg Ya 


5. Menu Melacak Informasi Perawi 


a. 


Untuk melacak informasi tentang rawi-rawi yang 
ada adalah melalui menu » sebagaimana 
gambar berikut ini. 


Jos Lihlaol Ulos Klgaf 


Selain itu juga dapat melalui ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Setelah keluar seperti berikut ini, maka dapat 
dilacak tentang sumber informasi tentang rawi. 
Misalnya seorang neneliti vang mengtakhrii hadith 
tentang 

menemukan bahwa salah satu perawinya adalah al- 
Oasim ibn Dinar al-Kiufiy, maka ia dapat dilacak 


174 dl-Maktabah al-Ajfiyah Li'-Sunnah al-Nabawiyyah 


dengan menggunakan nama tersebut yang 
diketikkan pada kolom yang tersedia. Sedangkan 
cara untuk melacak topik itu, dapat diklik ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. Untuk membuka 
data secara lengkap sebagai hasil pencarian, maka 
klik dua kali secara cepat di tempat tersebut. 


DIES Sabar ag! seh api 
P1 


Ba ski 1d Jaga Tete 40 Jakara seken 1 sealah 

Tea ya gl SOAP AA ka ce 
pa darah bnera pe! S3 Gear ig (an ie Seakan 
: 


jaman 


ad saja BE cal 

Oa SAN oa Iga 

AA ata GA Sai Ugal AGS ama gal Cas AN Ja on US) ox mali! 5459 
Ba dmmi Agan AU ye dalah Ga 

kab dai baila j Jaall His pa ps dal) K3 si AAN ama Ha US) op aula 5460 


ee Ni 21 9) XI 


6. Menu Melacak Hasil Pencarian Pelacakan Ta'bir 


Terdahulu 
a. Untuk melacak kembali il pencarian yang 
menggunakan menu » dalah melalui menu 
» sebagaimana gambar berikut ini. 


1.5 Tngasdl Lal L am 3 (2323 


Jos Liplaol Ulos Ulgat 


b. Selain itu juga dapat melalui ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 175 


c. Setelah keluar seperti berikut ini, sebagai contoh 
kita akan lacak kembali hasil nenacian tentang 
hadith , maka klik ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


ur & KAN: 


d. Berikut adalah hasil pencarian ulang tersebut. 


176 


al-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


7. Menu Melacak Makna yang Gharib 


a. 


Untuk melacak makna vang gharib adalah melalui 
menu » sebagaimana gambar 
berikut ini. 

1.5 Taydl al) Li LS. (Jp OK) 


Jar lihlaol Uloss KITNM Cw vdo 


makeodlg wu 


Selain itu juga dapat melalui ikon sebagaimana 
gambar berikut ini. 


Setelah keluar seperti berikut ini, sebagai contoh 
kita akan lacak makna dari hadith , 
maka ketiklah lalu klik ikon sebagaimana 
gambar berikut ini. 


Sah Ji se aah a 
mAh ad FP Sean ya pp nk JA KP andika GP eat mask FP Tes Gt me BP Clan Jah 7 Sad di 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 177 


8. Menu Membandingkan Ta'bir atau Matan 


Salah satu fungsi membandingkan matan atau 
ta'bir adalah membandingkan matan hadith nuntuk 
mengetahui apakah matan itu mengandung shadh atau 
tidak. Untuk mengaktifkan menu ini adalah sebagai 


berikut. 
a. Silakan klik ikon sebagaimana gambar 
berikut ini. 


b. Misalkan kita akan membandingkan matan hadith 
tentang cara berbaringnya rasil #$ setelah 
melaksanakan shalat 2 rakaat fajar. Berdasarkan 
data penelitian ini diketahui bahwa salah satu 
perawinya bernama “Abd al-Wahid, murid al- 
A'mash, berbentuk hadith gauli, sedangkan matan 
yang diriwayatkan murid-murid al-A' mash lainnya 
berbentuk ff'li. Karena seluruh perawi dalam hadith 
tersebut thigah, maka matan hadith dari jalur "Abd 
al-Wahid mengandung shadh. Untuk mencari 
matan yang ditampilkan adalah sama dengan 
pencarian untuk ta bir atau matan, lalu klik ikon 

selanjutnya cari matan yang akan 
dibandingkan dengan cara yang sama dalam 
pencarian untuk ta 'bir atau matan tersebut. Sebagai 
contoh tampilannya seperti berikut ini. 


178 al-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


FUn DE SUSOt 


9. Menu Memberi Hashiyah (Catatan Pinggir) 


a. Untuk mengaktifkan menu ini, silakan klik ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


b. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, maka kita 
dapat memberikan catatan di bawah yaitu pada 
kolom yang tersedia sebagaimana gambar berikut 
ini. 


| 
I 


: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ET Kan Ma 


penguasa yang lesut biasanya aran berbuat zalim kepada seang-erang yang berani w enganakan se benaran di hadapannya 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 179 


10. Menu Merubah Fonts 


a. Untuk mengaktifkan menu ini, silakan klik ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


b. Setelah keluar gambar seperti berikut ini, pilihlah 
font and ukurannya yang dikehendaki, lalu klik Ok. 


Font: Font stule: 
Traditional Arabic Regular 


Times New Roman Spa 


Transliterasi 
O Trebuchet MS i 7 
"Ep Trk Ouraan 
TrkSys 
O Tunga 


“ 


Sample 


AaBb sai 


Script: 


Arabic - 


This is a TrueType font. This same font will be used on both your 
printer and your screen. 


c. Berikut ini adalah hasil perubahan font tersebut.. 


180 


al-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


.. 
E 
| 


Ie “esai 


penguasa yang lecut blasanya atan berbuat 3xtan kepada ceang-ocang yang berani mengatakan kebenaran di hadapannya 


11. Menu Merubah Warna Fonts dan Warna 


Background 

a. Untuk mengaktifkan menu merubah warna fonts 
silakan klik ikon sedangkan Untuk 
mengaktifkan menu merubah warna fonts silakan 
klik ikon sebagaimana gambar berikut ini. 

b. Setelah keluar sebagaimana gambar berikut ini, 


maka kliklah tempat warna yang diinginkan lalu 
klik Ok. Hal ini harus dilakukan satu per satu, yaitu 
perubahan warna fonts dan warna background. 


Takhrij al-Hadith dengan Komputer 181 


Custom colors: 
Bi TENN Hue (160 Bed (255: 


Sat fo Green: 255 
Define Custom Colors ColorSolid | um: (240 Blue: (255 


Add to Custom Colors | 


c. Berikut ini adalah perubahan warna fonts dan 
perubahan background. 


Beda pai Ai 
AM Jaa yh #0. ta 
ah Sd Te Ui 


La AA ya Maa 
AG JA ga yA ah ot kisah 
KAA ah Pas): 


Kan Miss II 


penguava yang lecut blasanya stan berbuat 3atam kepada crang-orang yang berani mengatakan kebenaran di hadapannya 


12. Menu Menyalin Data ke Program Lain 


a. Untuk mengaktifkan menu ini, silakan klik ikon 
sebagaimana gambar berikut ini. 


182 al-Maktabah al-Alfiyah Li-Sunnah al-Nabawiyyah 


b. Setelah keluar seperti gambar berikut ini, maka 
bloklah ta'bir yang akan dicopy, lalu klik ikon 
sebagaimana berikut ini.. 


| ka 1197 PAI ola say JiyN dng Tamil bela La tuli 


Be 02 pala Oa ana OP Ola yana DP MS UP aa Oi sia 


uda pebil! yA jl Gali SUS La pd ON Aiko Gp Kam up C1 Tald 


us ye Kilo 01 Janlaad Lif Top gal 01 ya yd Lukis 1198 
il Os Ai al Iitile 0 tyP CP yA! LP Girl Le Ha 
adil diah lo mabual pai CelaS) selam IM Any dala AA el 


Al alas Al Oyany SAS pi SE TA Gd OP dal OP Ula Gil 
ana pal oa iba NI) plang 0 


c. Berikut ini adalah hasil copy dimaksud. 


Abu 


Abu 


Abu 


Abu 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


"Abdillah, Muhammad ibn Ahmad al-Dhahabi, Dhikr Man 


Yu tamad Oawluhu ft al-Jarh wa al-Ta'dil (Kairo: 
Maktabat al-Matbii at al-Islamiyyah, 1980). 


"Abdillah, Muhammad ibn Abi Bakr Ayyib al-Zar'iy, al- 


Sawa'ig al-Mursalat “Ala al-Jahmiyyat wa al- 
Mu'attalah, (Riyad: Dar al--Asimah, 1998), Ditahagig 
oleh “Aliy ibn Muhammad ad-Dakhil, Edisi III, Juz III. 


al-Hasan, “Aliy ibn Muhammad ibn 'Ali ibn 'Irag al- 
Kannaniy, Tanzih al-Shart 'ah al-Marfii 'ah “an '-Akhbar 
al-Shani'ah al-Maudi ah, (Beirut: Dar al-Kutub al- 
Ilmiyah, 1399), Juz I. 


al-Farj, Abd ar-Rahman ibn “Aliy ibn Muhammad al- 
Ouraishiy, al-Maudu at, (al-Madinah al-Munawwarah: 
al-Maktabah al-salafiyyah, 1386), Juz Il. 


--—-, al-Oassas wa al-Mudhakkirin, (Beirit: al-Maktabah 


al-Islamiy, 1403), Juz I. 


Ja far, Muhammad ibn 'Umar ibn Musa al- Ugailiy, al- 
Du afa' al-Kabir, (Beirit: Dar al-Maktabah al Ilmiyah, 
1984), Ditahagig oleh 'Abd al-Mu tiy Amin Gal ajiy, Juz 
UI. 


183 


184 Daftar Kepustakaan 


Abu Muhammad, “Abd al-Hadiy ibn Abd al-Gadir ibn Abd al- 
Hadiy, Metode Takhrij Hadits Terjemahan S. Agil Husin 
al-Munawwar dan Ahmad Rifgi Muchtar dari Turug 
Takhrij Hadith Rasilillah €£, (Semarang: Dina Utama, 
1994). 


al-Amri, Akram Diya?', Buhuth ft al-Tarikh al-Sunnah al- 
Musarrafah (Baghdad, tt.). 


Anwar, Ali, Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah (Kediri: IAIT 
Press, 2009. 


Al-Shiddiegy, T.M. Hasbi, Sejarah Perkembangan Hadits 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1973). 


“Azami, Muhammad Mustafa, Metodologi Kritik Hadis 
Terjemahan A. Yamin dari Studies in Hadith 
Methodology and Literature (Bandung: Pustaka Hidayah, 
1996). 


ibn Hajar, Ahmad ibn 'Aliy Abu al-Fadl al Asgalaniy al- 
Shafi'i, Lisan al-Mizan, (Beirut: Mu'assat al-Sa'lamiy 
li'I-Ma”bu'at, 1986), Juz I. 


----nnn-—— , Tahdhib al-Tahdhib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 
IX. 


Ismail, M. Syuhudi, Cara Praktis Mencari Hadits (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1999). 


-nnnnn--—- , Kaedah Kesahehan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan 
Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1995). 


al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, Usul al-Hadith “Ulimuhu wa 
Mustalahuhu. (Beirat: Dar al-Fikr, 1989). 


Shakir, Ahmad Muhammad, “Pengantar Kitab Miftah Kunuz al- 
Sunnah,” dalam A.J. Wensinck, Miftah Kuniz al-Sunnah 
(Lahore: Suhail Akademi, tt). 


Takhnij al-Hadith dengan Komputer 185 


al-Shaukaniy, Muhammad ibn “Aliy ibn Muhammad, al- 
Fawaid al-Majmu at fi al-Ahadith al-Maudu 'at, (Beirit: 
al-Maktabah  al-Islamiy, 1407),  Ditahgig oleh 
“Abdurrahman Yahya al-Mu allimiy. 


al-Suyutiy, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr, al-Ta aggubat “Ala 
al-Maudi at, (Hind: al-Matba' al- Alawiy, 1303), Juz II. 


186 Daftar Kepustakaan 


DAFTAR DIGITAL LIBRARY 


YANG BANYAK DIMILIKI PERGURUAN TINGGI 
AGAMA ISLAM (PTAI) DI INDONESIA 


KELOMPOK TAFSIR DAN ULUM AL-0UR AN 


NAMA 
NO PROGRAM KETERANGAN ISI 
01 Al-Ouran al-Karim | U Al-Gur'an, Text, dan bacaan 
versi 6.5 O Tilawah oleh Shaikh Ali Abdurrahman 
al-Hudhaifi 
O Terjemah Inggris dan Indonesia 
U Tajwid dan Makharij al-Huruf 
O Tafsir: Jalalain, Ibn Kathir, dan al- 
Ourtubiy 
02 Al-Guran al-Karim | O Sama dengan Versi 6.5 kecuali 
versi 6.31 Terjemahnya ke dalam: Inggris, 
Malaysia, Turki, Perancis, dan Jerman 
03 U Al-Our'an, Text, dan bacaan 
O Tilawah: Shaikh al-Munshawiy dan 


Abdul Basit 

Ahkam at-Tilawah (Tajwid) dengan 
suara dan gambar 

Ma'ani al-Kalimat oleh  Shaikh 
Hasanain Muhammad Makhlif 

Asbab al-Nuzul oleh Al-Suyotiy 


187 


188 Daftar Digital Library 
04 O Lebih dari 750 jam rekaman suara dari 
Tafsir Shaikh al-Sha'rawiy 
OU Ahkam al-Tilawah (Tajwid) dengan 
suara dan gambar 
O Maani al-Kalimait oleh Syaikh 
Hasanain Muhammad Makhlif 
DO  Asbab al-Nuzil oleh As-Suyitiy 
05 U Al-Our'an dengan Tilawah Shaikh al- 
Sudais dan Shuraim 
O 7 Kitab Tafsir, 5 Ulum al-Our'an, dan 
Kamus 
OU Terjemah: Yusuf Ali dan Biktal 
06 U Memuat 23 Kitab tafsir, 28 Kitab Ulim 
al-Our'an, 9 Risalah dalam Ulum al- 
Our'an, 6 Kitab biografi dan Tabagat al- 
Mufassirin, 8 Kitab Ma'ajim yang 
berhubungan dengan studi Tafsir al- 
Our'an 
07 D Edisi Electronic Book (CD ROM) dari 
Tafsir Fi Zilal al-Gur'an 
08 U Memuat 50 jam rekaman suara Shaikh 
Abdul Hamid Kishk, berbicara tentang 
makna kisah-kisah dalam al-OGur'an 
O Disertai menu-menu pilihan yang 
menarik 
09 O Kitab Hirz al-Amani yang terkenal 


dengan al-Shatibiyah, membahas tentang 
ilmu  Oira'at dilengkapi dengan 
bacaannya. 


KELOMPOK HADITH DAN ULUM AL-HADITH 


10 O Memuat 9 kitab hadith terkenal lengkap 
dengan fasilitas pencarian dan penelitian 
hadith dan lain sebagainya 

11 U Memuat lebih dari 1300 jilid kitab-kitab 


hadith dan kitab-kitab penunjang untuk 
studi hadith yang dikelompokkan pada: 
al-Shihhah, al-Sunan, al-Musannafat wa 
al-athar, al-Masanid, al-Shurukh, 
Tarajim al-Ruwat, Mustalah al-Hadith, 
al-Sirah wa al-Tarikh, dan al-Gharib wa 
al-Ma ajim. 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 


189 


12 


Berisi berbagai topik dari berbagai kitab 
hadith 


13 


Kitab Hadith Ahkam Subul al-Saliam 
Karya al-San aniy 

Sharh oleh Shaikh Hasan Ayyub 

120 jam rekaman suara 

lebih dari 700 pembahasan atas 
pertanyaan fighiyah 


14 


Uraian Shaikh al-Sharawi terhadap 
hadith-hadith yang memuat wasiat Rasul 


15 


Kumpulan Kitab-kitab hadith, Sharh, 
dan kitab-kitab pendukung studi hadith 


16 


Ensiklopedi hadith yang diangkat dari 
kitab Jami al-Usiil fi Ahadith al-Rasil 


17 


Memuat 76 kitab yang menjelaskan 
tentang hadith da'if dan hadith maudi. 


KELOMPOK FIOH DAN USUL FIOH 


18 


O 


Memuat 267 judul kitab lebih dari 900 
jilid kitab figh dan ushul figh dari 
berbagai madhhab 


19 


Memuat 15 judul kitab figh dan usul 
figh 


20 


Memuat 100 jam rekaman Dr. Yusuf al- 
Oardlawi yang membahasa masalah figh 
dan usil figh 

Termasuk 17 kitab figh dan sejumlah 
besar jawaban atas pertanyaan penting di 
sekitar Agama dan kehidupan 
Dilengkapi takhrij atas ayat dan hadith 
yang dikemukakan 


21 


Menampilkan pendapat yang tersebar 
dalam kitab klasik dan kontemporer 
Memuat fatwa dari berbagai forum yang 
memberikan solusi terhadap 
permasalahan muamalat/ekonomi Islam 


190 Daftar Digital Library 
KELOMPOK KALAM DAN ALIRAN 
22 D Memuat kitab-kitab dalam bidang 
agidah, Ilmu Kalam, sekte-sekte dalam 
Islam dan lain sebagainya 
KELOMPOK AKHLAO DAN TASAWUF 
23 O Memuat 10 kitab tentang tasawuf 
2 termasuk Ihya” karya al-Ghazali 
24 DU Memuat 75 jam rekaman suara Dr. 
Yusuf ardlawi yang  membahasa 
masalah akhlag dan tazkiyah 
OD Memuat 15 kitab karya al-Oardlawi 
dalam masalah akhlag dan tazkiyah 
25 O Kitab-kitab bidang akhlag dan tashawuf 
26 OU 12 tokoh ulama berbicara tentang 
bagaimana akhlag seorang muslim 
terhadap Tuhannya dan terhadap sesama 
manusia 
D 85 jam rekaman suara 
O Menu pencarian topik yang menarik 
27 O Lebih dari 50 jam rekaman suara Shaikh 
Umar Abd al-Kafi 
U Kumpulan kitab-kitab dalam masalah 
hari akhirat 
U Tafsir ayat-ayat tentang akhirat dan 
takhrij ayat dan haditsnya 
KELOMPOK SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 
28 DO Lebih dari 500 topik sirah nabawiyah 
dilengkapi ayat dan hadith 
DO Ungkapan dan hikmah, perang-perang, 
ratusan pertanyaan dan nashid 
U Dengan ilustrasi gambar bergerak 
O Keterangan tentang 300 sahabat Nabi 
O Naskah Sirah Ibn Hisham 
29 O Memuat ratusan jilid kitab tentang 
kehidupan Rasulullah SAW. 
30 OD Memuat 125 kitab tentang sejarah dan 


peradaban Islam 


Takhnij a-Hadith dengan Komputer 


191 


31 D Edisi Electronic Book (CD ROM) dari 
kitab Tarikh Damsyig Ibn Asakir 

32 D Ensiklopedi Sejarah dan Peradaban 
Islam dari masa Bani Umayyah sampai 
dengan Utsmaniyyah 

DO Dengan Ilustrasi Gambar Bergerak 
OU Tersedia menu tentang tokoh, Kota, 
peta, dan Peninggalan 
KELOMPOK BAHASA DAN SASTRA 

33 DO Memuat kitab-kitab dalam bidang Nahw 
dan Sarf 

34 DU Memuat kitab-kitab dalam bidang sastra 
Arab 

35 O Memuat teks dan bacaan dari sha'ir- 
sha'ir mu'allagat (shair jahiliyah) yang 
terkenal 

O Termasuk kasidah al-Shafi'i. 

36 O Pelajarah Bahasa Arab dengan terjemah 
ke dalam berbagai Bahasa di dunia 
termasuk Bahasa Indonesia 

O Topik: waktu, belanja, negara, kata-kata 
pertama, makanan, warna, ungkapan, 
tubuh, dan nomor 

37 DO Kumpulan kitab-kitab ensiklopedik dan 
kamus dalam Bahasa Arab 

38 Ha O Kamus Inggris-Indonesia dan Indonesia- 
Inggris 

Languist: Inggris- DO Arab-Inggris dan Inggris-Arab 
Indonesia 
KELOMPOK ISLAM UMUM 

39 O Memuat sekitar 100 jilid kitab standar 

dari berbagai bidang ilmu shar'i yang 
9 dibutuhkan penuntut ilmu (tingkat awal) 

40 O Memuat sekitar 500 jilid kitab standar 

dari berbagai bidang ilmu syar'i yang 
(@ dibutuhkan penuntut ilmu (tingkat 
lanjut) 

41 O Memuat berbagai menu sebagai sarana 


192 


Daftar Digital Library 


pendidikan anak-anak muslim, dari 
masalah dasar-dasar keimanan hingga 
game edukatif 


42 


DO Memuat penjelasan Shaikh Kishk yang 
menguraikan tentang ajaran Rasulullah 
dalam kehidupan 


43 


DO Lebih dari 60 menit ilustrasi visual dan 
gambar bergerak tentang ibu, janin, dan 
anak yang dilahirkan 

O Topik-topik yang berkenaan penciptaan 
manusia berdasarkan Al-OGur'an dan 
hadith 


44 


OD Memuat 50 hadits tentang berbagai 
disiplin ilmu dengan takhrijnya disertai 
dengan suara dan gambar yang menarik 


45 


U Memuat berbagai kitab standart dari 

bidang ilmu tajwid, hadith, agidah, figh, 

Bahasa Arab, dan nasehat-nasehat. 

U Membantu pengguna dalam menghafal 
matn-matn tertentu dari kitab-kitab yang 
dimuat 


KELOMPOK KARYA TOKOH 


46 


U Memuat kitab-kitab karya Ibn Taimiyah 
dan Ibn Goyyim al-Jauziyah 


47 


U Memuat kitab-kitab karya Ibn Hajar al- 
“Asgalani 


RIWAYAT HIDUP PENULIS 


Penulis buku ini, Ali Anwar, lahir di Demak, 
Jawa Tengah, pada tanggal 3 Mei 1964, 
adalah Direktur dan Dosen Program 
Pascasarjana IAIT Kediri, Lektor Kepala 
dalam Sejarah Pendidikan Islam di Jurusan 
Tarbiyah STAIN Kediri, dan Wakil Ketua 
Asosiasi Peneliti Sosial — Keagamaan 
Indonesia (APSKI). Penulis sekarang 
bertempat tinggal di Jl. Sunan Ampel RT 01 RW 02 No. 18 
Rejomulyo Kota Kediri, Kode Pos: 64129. E-mail: 
ali anwar03@yahoo.co.id 


Penulis menyelesaikan studi di MI Diniyah, SD, MTs, dan 
Madrasah Aliyah di kota kelahirannya Demak. Selanjutnya ia 
merantau ke Kediri Jawa Timur untuk menimba ilmu di Pesantren 
Lirboyo Kediri dan di Fakultas Tarbiyah IAIT Kediri dan lulus dari 
lembaga yang disebutkan terakhir tahun 1990. Atas beasiswa dari 
Depag RI penulis dapat mengakhiri studi Program Magister di 
Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 
1997 dan Program Doktor dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. 

Penulis juga telah mengikuti beberapa kursus dan pelatihan di 
antaranya: Kursus Bahasa Inggris di Basic English Course (BEC) 
Pelem, Pare, Kediri (September 1990-Februari 1991), Kursus 
TOEFL Preparation di IKIP Malang (Maret-Mei 1999), Pelatihan 
Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan di Sekolah Pascasarjana 
UGM Yogjakarta (12 Pebruari-12 Juli 2007), dan Pelatihan 


193 


194 Riwayat Hidup Penulis 


Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan Tingkat Lanjut di 
Sekolah Pascasarjana UGM Yogjakarta (8 September-30 
Nopember 2008). 

Sejak 2007, mantan Pembantu Rektor I IAIT Kediri periode 
2000-2004, mantan Asisten Direktur I Program Pascasarjana IAIT 
Kediri periode 2004-2008, dan alumnus program doktor UIN 
Jakarta yang mendapatkan predikat Cumlaude/Terpuji ini telah 
menulis 5 artikel yang diterbitkan oleh jurnal ilmiah terakreditasi 
nasional. Pertama, ”Strategi Survival Pendidikan Tradisional 
Islam: Studi Kasus Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadi'in 
Lirboyo,” Nizamia: Jurnal Pendidikan Islam, Surabaya: Fakultas 
Tarbiyah IAIN, Vol 10 Nomor 1, 2007. Kedua, "Pesantren pada 
Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan,” Sosio-Religia: Jurnal 
Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, Yogjakarta: Lingkar Studi Ilmu 
Agama dan Ilmu Sosial (LinkSAS), Vol. 7, No. 2, Pebruari 2008. 
Ketiga, ”Mencairnya Bounded System Kebudayaan Pesantren 
Tradisional.”, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Jember: Jurusan 
Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember, Vol. IX, Maret 2008. 
Keempat, "Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan di 
Indonesia,” Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, 
Yogjakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial 
(LinkSAS), Vol. 7, No. 4, Agustus 2008. Dan kelima, "Pengaruh 
Hukum Pasar terhadap Pergeseran Tradisi Pesantren: Studi Kasus 
di Pesantren Lirboyo Kediri," Sosio-Religia: Jurnal Ilmu Agama 
dan Ilmu Sosial, Yogjakarta: Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu 
Sosial (LinkSAS), Vol. 9, No. 3, Mei 2010. 


Setidaknya ada 3 artikel yang ditulis untuk jurnal lainnya 
sejak 2007: Pertama, ”Takhrij 6 Hadith tentang Pendidikan,” 
Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam, Kediri: LP3M 
STAIN, Vol. 5 No. 1 Januari 2007: kedua, "Melacak Akar Kata 
dan Lembaga Pesantren,” Jurnal at-Tarbawiy: Kajian 
Kependidikan Islam, Surakarta: Jurusan Tarbiyah STAIN, Vol. 5 
No. 1 Mei-Oktober 2007, dan ketiga, “Faktor-faktor yang 
Berpengaruh terhadap Pembaruan Pendidikan di Pesantren,” 


Takbrij al-Hadith dengan Komputer 195 


Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam, Kediri: 
STAIN, Vol. 17 No. 1 Januari 2008. 


Sampai kini penulis telah menulis 5 buku ber-ISBN. Yang 
pertama, “Eksistensi Pendidikan Tradisional di Tengah Arus 
Modernisasi Pendidikan: Studi terhadap Kelangsungan Madrasah 
Hidayatul Mubtadi'in di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri”, dalam 
Irwan Abdullah dkk. (Ed.), Agama, Pendidikan Islam, dan 
Tanggung Jawab Sosial Pesantren, (Yogjakarta: Sekolah 
Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008). Kedua, Pembaruan 
Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, (Kediri: IAIT Press, 
2008, Edisi Pertama) dan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Kediri: 
IAIT Press, 2010 Edisi Kedua). Ketiga, Cara Mudah Menulis 
Karya Ilmiah, (Kediri: IAIT Press, 2009). Keempat, Statistika 
untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan 
Excel, (Kediri: IAIT Press, 2009). Kelima, Buku ini yang edisi 
perdananya diterbitkan oleh IAIT Press Kediri pada Pebruari 2010. 


196 


Om 
—— e 


Riwayat Hidup Penulis 


Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926, 


Dalam perkembangannya, pendidikan senan- 
tiasa dituntut memperhatikan kesesuaian dan ke- 
serasian dengan tuntutan kehidupan. Oleh karena itu, 
pendidikan harus dikembangkan dengan memper- 
hatikan relevansinya dengan lingkungan hidup 
peserta didik, perkembangan kehidupan sekarang dan 
masa datang, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perkembangan tuntutan dunia kerja, dan 
perkembangan masyarakat. 


etis Di samping itu pendidikan harus memperhatikan prinsip efektifitas. Ia harus 
Memperhatikan bagaimana sebagian besar tujuan yang teraplikasikan dalam 
program itu bisa tercapai. Prinsip ini setidak-tidaknya bisa diukur dengan dua hal: 
efektifitas mengajar dan efektifitas belajar. Ia juga harus memperhatikan prinsip 
efisiensi, yaitu mengusahakan agar pendidikan itu terlaksanakan dengan maksimal 
dengan menggunakan kebutuhan minimal. Prinsip ini setidak-tidaknya bisa diukur 
dari: efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi peralatan, dan efisiensi biaya. 

Dengan telah diciptakannya teknologi Compact Disk (CD) yang berisi kitab- 
kitab dan ilmu pengetahuan lainnya ternyata dapat menjembatani kelangkaan 
kitab-kitab klasik di Indonesia dan mempermudah pencarian mariji ' (referensi), 
dan mempermudah kajian. Satu contoh kalau dahulu meneliti kualitas satu hadith 
biasanya menghabiskan waktu 3 hari sampai dengan I bulan, bahkan banyak yang 
menganggap tidak mungkin, sekarang hal itu dapat diselesaikan dalam waktu 
kurang dari 5 menit dengan teknologi ini. Kecenderungan kajian al-Our'an dan 
hadith secara tematik pada akhir-akhir ini akan sangat dimudahkan. Dz'i dan khatib 
yang harus mempersiapkan materi khutbahnya akan sangat terbantu oleh teknologi 
ini. Oleh karena itu dirasa perlu ada perubahan metode dengan memanfaatkan 
fasilitas pendidikan modern yaitu komputer. 


Berbagai kemudahan yang didapatkan dengan pemanfaatan teknologi 
tersebut, sejauh pengetahuan kami, ternyata belum banyak dimanfatkan oleh 
lembaga pendidikan, baik di Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, SMP, SMA, 
Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi. Hal ini boleh jadi disebabkan belum 
sampainya informasi tentang berbagai kemudahan itu dan belum dimilikinya 
software itu walaupun beberapa lembaga pendidikan telah lama memiliki hard- 
warenya berupa komputer. 


Oleh karena itu, Buku ini dimaksudkan untuk memperkenalkan berbagai 
kemudahan tentang Takhrij al-Hadith agar siswa, mahasiswa, santri, dan 
masyarakat dapat mengakses hadith yang dibutuhkan untuk memahami ajaran 
Islam dan meneliti kualitasnya. 


PUSTAKA PELAJAR 


Penerbit Pustaka Pelajar 
| Celeban Timur UH 1I/548 
| 


| 
| 


